


r ~^'—PENERBIT _ 

Rumaysho 


JAWABAN CERDAS 
“DI MANAKAH ALLAH?” 


Penulis 

Editor 

Desain dan Layout 
Cetakan Pertama 
ISBN 


Muhammad Abduh Tuasikal 
Mohamad Saifudin Hakim 

Indra Ristianto 
Muhammad Rezki Hr, Ph.D. 

Rijali Cahyo Wicaksono 

Agustus, 2020 

xxxxxxxx 


Pesantren Darush Sholihin, 
Dusun Warak RT.08 / 
RW.02, Desa Girisekar, 
Kecamatan Panggang, 
Kabupaten Gunungkidul, 
Daerah Istimewa 
Yogyakarta, 55872 


Informasi: 

085200171222 

Website: 
Rumaysho. Com 
Ruwaifi.com 






Kata Pengantar 


Segala puji bagi Allah Ta’ala , shalawat dan salam semoga senantiasa 
tercurahkan kepada Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, 
para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik 
hingga akhir zaman. 

Sesungguhnya kebutuhan seseorang untuk mengenal akidah yang lurus 
sangatlah urgen dan mendesak. Lebih-lebih akidah yang berkaitan 
dengan pengenalan seorang hamba kepada Rabb-nya. Ilmu tentang 
Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta’ala, adalah ilmu 
yang paling urgen dan paling pokok bagi seorang hamba. Inilah 
ilmu yang paling agung dan paling mulia, sebagaimana perkataan 
Ibnul Arabi rahimahullah, 


> », > »? 


iUJls j oUjJUUJI (jgUlj c fJUUJI 

pjkil SJA ASlpt 



”Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung pada kemuliaan objek yang 
dipelajarinya. Sedangkan Al-Baari (yaitu Allah j adalah Aat yang 
paling mulia. Maka ilmu tentang nama-namaNya adalah ilmu yang 
paling mulia. ” 1 

Di antara akidah pokok tentang Allah Ta’ala yang harus diketahui 
oleh seorang hamba adalah akidah tentang jawaban dari pertanyaan, 
“Di manakah Allah ? ” Pertanyaan sederhana ini ternyata masih membi- 


1 Ahkaam Al-Qur’an, 4 / 39 . 




Kata Pengantar 


ngungkan bagi sebagian kaum muslimin yang telah bertahun-tahun 
menyembah Allah Ta’ala dalam sujud dan shalatnya. Buktinya, 
kalau kita sampaikan pertanyaan ini kepada mereka, mungkin 
akan kita jumpai dua jawaban yang berkonsekuensi kekufuran. 
Pertama, mereka mengatakan bahwa Allah ada di segala tempat 
atau di mana-mana. Kedua, mereka mengatakan bahwasanya 
Allah berada dalam diri atau hati kita. Lebih-lebih lagi adalah 
mereka yang mengatakan bahwa Allah Ta’ala itu tidak di atas, 
tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, dan 
tidak di belakang karena konsekuensinya berarti Allah itu tidak 
ada. Maka siapa Tuhan yang mereka sembah selama ini? Adapun 
orang yang "diam" dengan mengatakan, "Kami tidak tahu 7Lat 
Allah di atas 'Arsy atau di bumi", mereka ini adalah orang-orang 
yang memelihara kebodohan. 

Pembelaan para ulama terhadap 
Akidah Ahlus Sunnah yang meyakini 
sifat Al ‘Uluw dan Istiwa’ 

Begitu banyak dalil-dalil dari Al-Qur’an, As-Sunnah, ijmak para 
ulama, bahkan dalil akal dan fitrah manusia yang menunjukkan 
ketinggian Allah di atas seluruh makhluk-Nya, di atas Arsy, sesuai 
dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta’ala, dan Allah Ta’ala 
tidak sama dengan makhluk-Nya. Demikianlah, karena sangat 
banyaknya dalil-dalil tentang ketinggian Zat Allah Ta’ala atas 
seluruh makhluk-Nya, sampai-sampai banyak sekali di antara 
para ulama yang menulis tentang hal ini. Di antaranya adalah 
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang menulis kitab Ij- 
timaa’Al-Juyuusy Al-Islamiyyah ala GhazwilMu’aththilah wal 
Jahmiyyah (Bersatunya Pasukan Islam untuk Memerangi Sekte 


VI 


Mu’aththilah dan Jahmiyyah), sebagai bantahan atas kelompok 
(sekte) Mu’aththilah dan Jahmiyyah yang mengingkari ketinggian 
Zat Allah Ta’ala di atas Arsy-Nya. 

Sesuai dengan nama kitab yang beliau berikan, kitab ini berisi 
puluhan dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang menunjuk¬ 
kan bahwa Allah Ta’ala itu tinggi di atas Arsy. Beliau mengutip 
perkataan para sahabat, tabiin, tabi’ut tabiin, ulama madzhab, 
ulama ahli hadits, dan para ulama lainnya, yang juga meyakini 
hal ini. Semuanya ini menunjukkan bersatunya akidah mereka 
di atas akidah yang lurus ini. Meskipun mereka hidup dalam 
zaman dan tempat yang berbeda, tetapi bersatunya dan persa¬ 
maan akidah mereka di atas akidah yang lurus ini, seolah-olah 
menjadikan mereka semua sebagai sebuah pasukan Islam yang 
sangat kuat dan siap melawan dan memerangi siapa saja yang 
menyeleweng darinya. 

Ulama lainnya adalah Adz-Dzahabi rahimahullah— salah seorang 
ulama besar madzhab Syafi’i—dengan kitabnya yang berjudul Al- 
‘Uluww. Di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan banyak dalil 
dari Al-Qur’an dan kurang lebih 200-an dalil dari As-Sunnah 
yang menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi, berada di atas 
Arsy, dan Arsy berada di atas langit. 

Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu Ta’ala. 
Beliau secara khusus membantah akidah orang-orang Jahmiy¬ 
yah yang mengingkari keberadaan Allah di atas langit dalam 
kitabnya, “Ar-Raddu ‘ala Az-Zanadiqah walJahmiyyah” (Ban¬ 
tahan kepada Orang-orang Zindiq dan Jahmiyyah). Juga Imam 
Bukhari rahimahullah, mengkhususkan sebuah bab dalam kitab 
shahih Bukhari, “FiAr-Radd ‘alalJahmiyyah”(Bab tentang Ban- 


VII 


Kata Pengantar 


Kata Pengantar 


tahan kepada Jahmiyyah). Juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
rahimahullah membantah mereka secara khusus dalam kitabnya, 
“Bayaan TalbiisAl-Jahmiyyah” (Penjelasan atas Kerancuan Paham 
Jahmiyyah). Demikian pula muridnya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi- 
yah rahimahullah dalam kitabnya, ‘Ash-ShawaiqMursalah ‘alal 
Jahmiyyah walMu’aththilah” (Petir yang Menyambar kepada 
Jahmiyyah dan Mu’aththilah). 

Selain kitab-kitab tersebut, masih banyak lagi ulama yang menulis 
tentang hal ini, baik dengan menulis masalah ini secara khusus 
atau dengan menulis akidah Ahlus Sunnah secara umum (seperti 
kitab Aqidah Wasithiyyah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 

rahimahullah). 

Lihatlah, bagaimana para ulama sejak zaman dahulu telah me¬ 
nulis berjilid-jilid kitab untuk menjelaskan akidah Ahlus Sunnah 
yang pokok ini, termasuk untuk membantah setiap orang yang 
menyimpang darinya, baik dari kalangan Jahmiyyah, Mu’tazilah, 
dan sebagainya. Hal ini menunjukkan perhatian para ulama yang 
begitu besar untuk menjaga dan membentengi akidah kaum 
muslimin dari pemahaman yang menyimpang. 

Akan tetapi, karena kurangnya pemahaman dan perhatian kaum 
muslimin terhadap agamanya, maka muncullah berbagai keran¬ 
cuan yang dihembuskan oleh orang-orang yang menyimpang dari 
akidah Ahlus Sunnah. Apalagi dewasa ini, kita jumpai sebagian 
orang yang berusaha menghidupkan kembali akidah Jahmiyyah 
yang telah usang, yang telah dibantah dan dibongkar kebatilannya 
oleh para ulama sejak zaman dahulu kala. Akidah yang sudah 
usang dan kuno ini, berusaha dihidupkan kembali di zaman 
modern ini untuk menimbulkan kerancuan di kalangan umat 


VIII 


Islam. Sebagai akibatnya, akidah Ahlus Sunnah seakan-akan 
menjadi akidah yang terasa asing dan aneh di tengah-tengah 
umat Islam saat ini. 

Didorong oleh keinginan kami untuk ikut berkontribusi dalam 
mendakwahkan dan membela akidah Ahlus Sunnah, maka kami 
menyusun buku ini sebagai penjelasan akidah Ahlus Sunnah 
tentang “di manakah Allah”. Buku ini pada awalnya adalah tu¬ 
lisan serial di Rumaysho.com. Tulisan-tulisan tersebut kemudian 
kami susun ulang dan kami tambahkan beberapa pembahasan 
yang kami anggap penting untuk disampaikan. Kami sebutkan 
dalil-dalil dari Al-Qur’an, As-Sunnah, kemudian perkataan 
shahabat, tabi’in, dan para ulama dari masa ke masa untuk me¬ 
netapkan ketinggian Allah di atas langit, di atas Arsy, dan di atas 
seluruh makhluk-Nya. Ini untuk membuktikan bahwa akidah 
ini seakan-akan sebuah mata rantai yang tidak pernah terputus 
dari Nabi shallallahu \'alaihi wa sallam hingga sampai di zaman ini. 

“Allah di atas langit” hanya keyakinan 
Wahabi? 

Wahabi yang dimaksud biasa merujuk pada Syaikh Muhammad 
bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang hidup antara tahun 
1115-1206 Hijriyah. Cukup kami sebutkan masa hidup ula¬ 
ma-ulama besar berikut, di mana perkataan ulama-ulama ini 
yang disebutkan dalam buku “Jawaban Cerdas Di Manakah 
Allah”. Bahkan kitab atau perkataan mereka dijadikan rujukan 
dalam pembahasan buku ini, bisa disimpulkan dari manakah 
pemahaman akidah Allah di atas langit. 


IX 


Kata Pengantar 


Kata Pengantar 


691-751 H : Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 

673-748 H : Imam Adz-Dzahabiy 

661-728 H : Syaikhul Islam IbnuTaimiyah 

223-311 H : Imam Ibnu Khuzaimah 

164-241 H : Imam Ahmad bin Hambal 

150-204 H : Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafii 

93-179 H : Imam Malik bin Anas 

80-150 H : Imam Abu Hanifah 

Sebelum ulama empat madzhab sudah ada pendukung dari per¬ 
kataan tabiin, sahabat nabi, bahkan Rasul shallallahu \'alaihi wa 
sallam serta dari kitab suci Al-Qur’an yang mendukung akidah 
Allah di atas langit. 

Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika mengawali kitab Al-Arsy, 
beliau berkata, 


U> Jijs JUj 4jil Jl JJjJI 

£ 

♦♦ *♦ *♦ 

f, 

“Pasal: Ini adalah dalil bahwa Allah itu di atas Arsy, Allah di atas 
seluruh makhluk, Allah terpisah dari makhluk-makhluk-Nya, 
Allah tidak masuk dalam satu pun makhluk, sedangkan ilmu 


x 


Allah di setiap tempat. Dalil-dalil ini berasal dari Al-Qur’an, 
As-Sunnah, ijmak sahabat, perkataan tabiin, dan pendapat para 
imam yang mendapatkan petunjuk.” 2 

Buku ini tentu tidak ada apa-apanya dan tidak layak untuk 
dibandingkan -apalagi disandingkan- dengan kitab-kitab yang 
telah ditulis oleh para ulama untuk menjaga akidah yang satu ini, 
semisal kitab Al- ‘Uluw karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah 
atau kitab Ijtima Al-Juyuusy Al-Islamiyyah karya Ibnul Qayyim 
rahimahullah, yang keduanya kami jadikan sebagai rujukan utama 
penulisan buku ini. Meskipun demikian, kami berharap bahwa 
buku ini dapat digunakan sebagai panduan bagi orang awam 
atau bagi para pemula dalam mempelajari agama Islam, sehingga 
dapat terselamatkan dari berbagai akidah dan pemahaman yang 
menyimpang. 

Tidak lupa pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak 
terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu 
dalam memudahkan terselesaikannya buku ini. Terutama kepada 
kedua orang tua penulis yang selalu mendo’akan kebaikan kepada 
anak-anaknya serta yang telah merawat dan mendidik kami sejak 
kecil. Semoga Allah Taala membalas kebaikan mereka semua 
di dunia dan akhirat, aamiin. 


Wa shallallahu ‘ala nabiyyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shohbihi 
wa sallam. 


2 Kitab Al-'Arsy, 2:5. 


XI 


Kata Pengantar 



Kata Pengantar 


Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1441 H/ 31 Juli 2020 


M. Abduh Tuasikal 
M. Saifudin Hakim 


XII 


Daftar Isi 


Kata Pengantar. v 

Pembelaan para ulama terhadap Akidah Ahlus Sunnah 
yang meyakini sifat Al-‘Uluw dan Istiwa’ . vi 

“Allah di atas langit” hanya keyakinan Wahabi?. ix 

Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah. 1 

Beriman dengan semua nama dan sifat Allah yang 
terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, tanpa 

menambah ataupun mengurangi. 2 

Sifat Allah Ta’ala adalah sifat yang sempurna dari semua 
sisi, tidak ada kekurangan (cacat atau aib) sedikit pun.... 6 

Menetapkan sifat Allah tanpa melakukan tahrif, ta’thil, 
takyif, dan tamtsil. 10 

Antara tahrif dan takwil. 15 

Memahami ayat sifat secara zhahir, tidak perlu menakwil. 17 
Memahami sifat Allah secara zhahir adalah ijmak 

(kesepakatan para ulama). 21 

Menetapkan sifat Allah tidak berarti melakukan tasybih .. 23 


Keimanan dalam sebagian sifat Allah adalah sebagaimana 
keimanan terhadap sebagian sifat Allah yang lainnya... 29 

Sifat Allah dapat dibagi menjadi sifat tsubutiyyah dan sifat 
manfiyyah . 32 

Sifat tsubutiyyah dibagi menjadi dua, yaitu sifat dzatiyyah 
dan sifat Ji’liyyah . 35 


XIII 


Daftar Isi 













Daftar Isi 


Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh 
Makhluk-Nya. 39 

Ulama besar Syafi’iyah menyatakan ada 1000 dalil. 39 

Bukti terkuat dari Al-Qur’an dan hadits nabawi. 40 

Mengkritisi kerancuan pemahaman (syubhat) sebagian 

kalangan. 55 

Mintalah fatwa kepada fitrah manusia. 59 

Menyelewengkan Makna “ Istawa ” Menjadi “ Istaula” 63 

Para Sahabat danTabi’in Menyatakan bahwa Allah di Atas 
Seluruh Makhluk-Nya. 69 

Kesaksian para sahabat radhiyallahu ‘anhum . 69 

Kesaksian para tabi’in rahimahumullah . 74 

Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di 
Atas Langit. 81 

Sikap keras Abu Hanifah terhadap orang yang tidak tahu 
di manakah Allah. 81 

Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijroh meyakini 

Allah di atas langit. 83 

Imam Asy-Syafi’i yang menjadi rujukan mayoritas kaum 
muslimin di Indonesia dalam masalah fiqih meyakini 

Allah berada di atas langit. 85 

Imam Ahmad bin Hambal meyakini Allah bukan di 

mana-mana, tetapi di atas Arsy-Nya. 88 

Tidak perlu disangsikan dan diragukan lagi. 91 

Sanggahan atas syubhat dengan mengutip perkataan Imam 
Malik. 92 

Tuduhan keji terhadap akidah Ahlus Sunnah. 96 


XIV 



















Siapa yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah 


Pengikut Jahmiyyah Tanpa Disadari. 103 

Al-Auza’i Abu Amr Abdurrahman bin Amr, seorang 
alim di negeri Syam di masanya berbicara mengenai 
keyakinannya. 104 

Muqothil bin Hayyan, seorang alim di negeri Khurasan 
dan sezaman dengan Al-Auza’i meyakini keberadaan 

Allah di atas . 105 

Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar di masanya. 107 


Seorang alim besar negeri Khurasan, Abdullah bin Al- 
Mubarok menyatakan Allah berada di atas langit ketujuh 

. 108 

Abbad bin Al Awwam, muhaddits (pakar hadits) dari 

daerah Wasith. 110 

Syaikhul Islam Yazid bin Harun. 110 

Sa’id bin Amir Adh Dhuba’i, ulama Bashrah. 111 

Abdurrahman bin Mahdi, seorang imam besar. 112 

Wahb bin Jarir, ulama besar Bashrah. 112 

Al-Qo’nabi, ulama besar di masanya. 113 

Al-Humaidi (Abdullah bin Az Zubair Al-Qurosyi Al- 
Asadi Al-Humaidi), ulamby a besar Makkah, murid dari 

Sufyan bin ‘Uyainah, guru dari Imam Al-Bukhari. 114 

Kesimpulan dari pembahasan di bab ini. 115 

Ilmu Allah Meliputi Setiap Tempat, bukan Dzat Allah yang 

Ada di Mana-Mana. 117 

Hisyam bin ‘Ubaidillah Ar-Rozi, Ulama Hanafiyah, murid 
dari Muhammad bin Al-Hasan . 118 


xv 


Daftar Isi 

















Daftar Isi 


Nu’aim bin Hammad Al Khuza’i, Al Hafizh (pakar hadits). 119 
Basyr Al-Haafi, Ulama yang Begitu Zuhud di Masanya. 121 

Ahmad bin Nashr Al-Khuza’i. 122 

Qutaibah bin Sa’id, Ulama Besar Khurosan. 123 

Abu Ma’mar Al-Qutai’iy, Guru dari Imam Bukhari dan 
Imam Muslim. 124 

Ali bin Al-Madini, Imam para Pakar Hadits. 125 

Ishaq bin Rohuwyah, Ulama Besar Khurosan. 127 

Para Ulama Meyakini bahwa Allah di Atas Langit. 131 

Al Muzani, murid senior Imam Syafii. 131 

Muhammad bin Yahya Adz Dzuhliy. 134 

Muhammad bin Isma’il Al Bukhari. 135 

Abu Zur’ah Ar Rozi. 136 

Abu Hatim Ar Rozi. 138 

Yahya bin Mu’adz Ar Rozi. 140 

Syubhat: Allah Itu Ada Tanpa Butuh Tempat?. 143 

Muhammad bin Aslam Ath-Thusi. 143 

Abdul Wahhab Al-Warroq. 144 

Harb Al-Karmaniy. 145 

‘Utsman bin Sa’id Ad-Darimi Al-Hafizh. 146 

Abu Muhammad Ad Darimi Penulis kitab Sunan Ad- 
Darimi . 147 

Ibnu Qutaibah. 148 

Abu ‘Isa AtTirmidzi Penyusun Kitab Sunan. 151 

Abu Ja’far Ibnu Abi Syaibah, Ulama Hadits di Negeri 
Kufah. 154 


XVI 























Allah Ta’ala Membutuhkan Tempat?. 157 

Allah tidaklah dibatasi dengan arah yang enam. 162 

Ketinggian {Al- Ulww) dan Kebersamaan (Ma ’iyyah) Allah. 167 

Zakariya As-Saaji. 167 

Muhammad binjarir Ath-Thobari.Penulis kitab tafsir 

terkemuka. 173 

Ibnu Khuzaimah. 174 

Tsa’lab, Imam Al-Arobiyah, ulama pakar bahasa. 175 

Abu Ja’far Ath-Thahawiy, ulama terkemuka madzhab 
Hanafiyah. 176 

Abu Muhammad Al-Barbahariy Al-Hasan bin Ali bin 

Kholf, ulama besar Hanabilah di Baghdad. 177 

Abui Hasan Al-Asy’ari. 178 

Allah itu Dekat dalam Doa. 183 

Kedekatan Allah ketika sujud. 185 

Mengenal Arsy dan Kursi Allah Ta \ala . 187 

Beberapa sifat Arsy yang terdapat dalam Al-Qur’an dan 
As-Sunnah. 189 

Pemahaman ahli kalam yang keliru tentang Arsy.... 200 

Beberapa sifat Kursi yang terdapat dalam Al-Qur’an dan 
as-sunnah. 200 

Pemahaman yang keliru tentang Kursi Allah. 201 

Kami Beriman dengan Sifat “Nuzul” . 203 

Penyelewengan makna “An-Nuzul”. . 206 

Bukankah malam selalu berganti di belahan dunia yang 
berbeda?. 209 


XVII 


Daftar Isi 




















Daftar Isi 


Jika Allah turun ke langit dunia, apakah Allah tetap tinggi 
di atas Arsy?. 210 

Pelajaran dari Doa Melunasi Utang. 215 

Penutup. 219 

Referensi. 221 

Biografi Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. 225 

Pendidikan formal. 226 

Pendidikan non-formal (belajar Islam). 226 

Karya penulis. 227 

Publikasi internasional. 232 

Kontak penulis. 233 

Biografi dr. M. Saifiidin Hakim, MSc., PhD. 235 

Karya tulis (buku). 237 

Karya tulis berupa buku terjemah dalam bentuk e-book :. 238 

Publikasi internasional. 239 

Kontak penulis. 245 


XVIII 
















Keyakinan yang 
Benar Mengenai Sifat 
Sifat Allah 


Saat ini, alhamduliUah dakwah semakin tersebar luas di dunia maya. 
Laman dakwah pun semakin menjamur. Ini adalah sesuatu yang 
patut disyukuri. Di samping itu, dakwah kepada pemahaman yang 
menyimpang pun semakin tersebar. Yang terakhir ini pun sangat 
menyedihkan. Orang awam yang asal fitrahnya bersih, akhirnya 
ternodai dengan berbagai macam kotoran syubhat (pemikiran 
menyimpang) yang membutakan hati. Syubhat yang ada dan 
cukup keras adalah pernyataan sebagian orang bahwa “Allah 
itu ada tanpa tempat”. Ini adalah bentuk penentangan mereka 
terhadap akidah Ahlus Sunnah yang menyatakan bahwa Allah 
berada di atas langit dan Allah berada tinggi di atas ‘Arsy-Nya. 
Semoga dengan pertolongan dan taufik Allah Ta’ala, kami bisa 
menyingkap kebenaran yang ada. Ya Robbi, ain ‘ala naili ridhoka 
(Wahai Rabbku, tolonglah aku untuk menggapai ridho-Mu). 

Pembahasan ini kami mulai dengan menyebutkan beberapa 
prinsip dasar yang seharusnya menjadi pegangan dan keyakinan 
seorang muslim mengenai asma'w a shifat (nama dan sifat Allah) 
berdasarkan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. 


1 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 



Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


Beriman dengan semua nama dan 
sifat Allah yang terdapat dalam 
Al Qur’an dan As Sunnah, tanpa 
menambah ataupun mengurangi 


Dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah, Ahmad bin Abdul Halim 
Al-Haroni (Ibnu Taimiyah) rahimahullah menyatakan: 




“Di antara bentuk iman kepada Allah adalah beriman kepada 


apa yang Allah sifatkan pada diri-Nya sendiri dalam Al-Qur’an 


dan apa yang Rasul-Nya Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sal- 
lam sifatkan tanpa melakukan tahrif, ta’thil, takyif, dan tamtsil. 3 
Akan tetapi, mereka (Ahlus Sunnah) itu beriman bahwa tidak 
ada yang semisal dengan Allah dan Allah itu Maha Mendengar, 
lagi Maha Melihat.” 4 

Terkait dengan pernyataan Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni 
di atas, banyak kita jumpai perkataan ulama lainnya yang semisal. 
Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah mengatakan, 


3 Kami akan menjelaskan maksud dari keempat istilah tersebut dalam 
bagian selanjutnya. 

4 Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni Ibnu 
Taimiyah, hlm. 8, Darul Aqidah, cetakan pertama, tahun 1426 H. 


2 



'V t a}^mj 4j 4jtv5j t AAvJL) 4j l«J 'V j <U^I tOis^JJ 'V 
(AoJjOIj (jljiJI jjb>do 


“Allah tidaklah disifati kecuali dengan apa yang Alah sifatkan 
pada diri-Nya sendiri atau yang disifatkan oleh Rasul-Nya. 
Hendaklah tidak menyifati Alah, selain (sifat yang ditetapkan) 
dari Al-Qur’an dan A-Hadits.” s 

Demikianlah keimanan yang benar terhadap nama dan sifat Alah 
Ta’ala, yaitu kita beriman terhadap semua nama dan sifat yang 
terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, tanpa menambah 
ataupun mengurangi sedikit pun. Apabila seseorang lancang 
menambah-nambahi, maka berarti telah berbicara tentang Allah 
tanpa ilmu. Sebagai konsekuensinya, dia seolah-olah merasa le¬ 
bih tahu dibandingkan Allah sendiri atau Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam. Allah Ta’ala berfirman, 



< * y f „o H 

iAl r J p>\ p\ JS 


“Katakanlah, ‘Apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah?” 

(QS. Al-Baqarah: 140). 


Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 


ist p\z\ oi 


5 Aqowiluts Tsiqootfii Ta’wililAlAsma’waAsh Shifaat wal ayat Al Muhkamat 

wal Mutasyabihaat, Mar’i bin Yusuf A Hambali A Maqdisi, Tahqiq: 
Syu’aib A Arnauth, hlm. 234, Muassasah Ar Risalah, cetakan pertama, 
1406 H. 


3 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 



Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


“Sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengenal 
Allah di antara kalian adalah aku. ” 6 

Adapun apabila seseorang mengurangi, maka berarti dia telah 
menolak atau menentang Al-Qur’an dan As-Sunnah secara 
keseluruhan, meskipun dia hanya menolak ayat atau hadits 
yang menjelaskan tentang nama dan sifat Allah Ta’ala. Hal ini 
karena Allah Ta’ala telah memerintahkan kita untuk beriman 
terhadap semua isi Al-Qur’an, baik yang berisi tentang hukum, 
berita, ataupun penyebutan nama dan sifat Allah Ta’ala. Allah 
Ta’ala berfirman, 


lil jj 6/3 uSJji sbli d §> % H 

OjA-Sju & jIjASI 


“Apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Kitab dan ingkar ter¬ 
hadap sebagian yang lain ? Tiadalah balasan bagi orang yang ber¬ 
buat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan 
dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa 
yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. ” 
(QS. Al-Baqarah: 85). 


Demikian pula, seseorang tidak boleh hanya beriman terhadap 
nama dan sifat Allah Ta’ala yang terdapat dalam Al-Qur’an, tetapi 
menolak nama dan sifat Allah yang terdapat dalam As-Sunnah. 
Hal ini karena Al-Qur’an dan As-Sunnah, keduanya merupakan 


6 HR. Bukhari no. 20. 


4 



wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi 
wa sallam sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, 



o j 

< £5$ (j* 


“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan 
hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang 
diwahyukan (kepadanya).” (QS. An-Najm: 3-4). 


Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 


«Uil i_ )cS IjJL a 'V (J fiCi «CLP 


tidak ingin menjumpai salah seorang di antara kalian yang du¬ 
duk bersandar di atas sofanya, lalu disampaikan kepadanya tentang 
suatu urusan dari urusanku, baik yang aku perintahkan ataupun 
yang aku larang, kemudian dia berkata, ‘Aku tidak tahu. Kami hanya 
mengikuti apa yang kami temukan dalam kitab Allah.’” 1 

Kesimpulannya, dalam beriman terhadap nama dan sifat Allah 
Ta’ala, kita hanya berpegang dan bersandar kepada Al-Qur’an 
dan As-Sunnah. Kita tidak boleh berpegang kepada akal dalam 
menetapkan nama dan sifat Allah, apalagi dalam menolak nama 
dan sifat Allah. 7 8 


7 HR. Abu Dawud no. 4605. Dinilai shahih oleh Syaikh Albani. 

8 Lihat penjelasan tentang kaidah ini dalam Syarh Al-Qowa’idulMutslafi 
Shifaatillahi waAsma-ihi al-Husna, karya Syaikh Muhammad bin Shalih 
Al-‘Utsaimin rahimahullah , hlm. 75-77, Daarul Atsar, cetakan pertama, 
th. 1423 H. 


5 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 



Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


Sifat Allah Ta’ala adalah sifat yang 
sempurna dari semua sisi, tidak ada 
kekurangan (cacat atau aib) sedikit 
pun 

Allah Ta’ala berfirman, 


jij AAj fijUi jli Uji «jj Y ^JJI 



“Orang-orangyang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mem¬ 
punyai sifat yang buruk. Dan Allah mempunyai sifat yang Maha 
Tinggi, dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 
(QS. An-Nahl: 60). ’ 

y t- a ) s o 

Yang dimaksud dengan JiuJI adalah “tidak ada sesuatu 

pun yang di atasnya ? Artinya mencapai puncak kesempurnaan, 
tidak ada lagi yang lebih sempurna dari sifat-sifat Allah Ta’ala 
tersebut. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, 


,, i 

«O j Jliail JI^JI : Jitll ^j} 

“Dan Allah memiliki sifatyang Maha tinggi, artinya kesempurnaan 
yang mutlak dari segala sisi, yang dinisbahkan kepada-Nya. ” 9 10 

Tidak mungkin bagi Allah Ta’ala, satu-satunya Rabb yang berhak 
untuk disembah, untuk memiliki sifat yang lemah, cacat, dan 


9 Ibid, hlm. 111. 

10 Tafsir Ibnu Katsir, 4/578, tahqiq: Sami bin Muhammad Salamah, Daar 
Thaybah, cetakan kedua, th. 1420 H. 


6 



tidak sempurna. Oleh karena itu, Allah Ta’ala menjelaskan dan 
menampakkan kebatilan penyembahan terhadap selain Allah, 
karena semua sesembahan selain Allah memiliki kekurangan, 
cacat, dan kelemahan. Allah Taala berfirman, 


UjJ-*-***} t- lk>-i 


“Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat 
membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu (sendiri) di¬ 
buat orang. (Berhala-berhala itu) benda mati, tidak hidup, dan 
berhala-berhala tidak mengetahui kapankah penyembah-penyem- 
bahnya akan dibangkitkan. ” (QS. An-Nahl: 20-21). 


Nabi Ibrahim ‘alaihis salaam berkata kepada ayahnya, 


dlip Yj jvpHp Yj 


YU Jlfl SI 



“Ingatlah ketika ia (Ibrahim) berkata kepada bapaknya, ‘Wahai ba¬ 
pakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, 
tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun f’” 
(QS. Maryam: 42). 


Demikian pula, Nabi Ibrahim ‘alaihis salaam berkata kepada 
kaumnya, 


Yj Y U &\ dyi jlfl 

X ^ J 

Ysl y» UJj i50 ol 


7 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


“Ibrahim berkata, 'Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah 
sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak 
(pula) memberi mudharatkepada kamu?’Ah (celakalah) kamu dan 
apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak 
memahami ?” (QS. Al-Anbiya’: 66-67). 

Allah Ta’ala sendiri telah menyucikan dirinya dari berbagai sifat 
kekurangan dalam firman-Nya, 



“Maha Suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa 
yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para 
rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. ” 


(QS. Ash-Shaffat: 180-182). 


Apabila terdapat sebuah sifat yang sempurna dari satu sisi, tetapi 
tidak sempurna di sisi yang lainnya, maka sifat tersebut tidak 
boleh disandarkan (ditetapkan) secara mutlak kepada Allah 
Ta’ala dan tidak boleh pula ditolak secara mutlak. Akan tetapi, 
penetapan sifat tersebut bagi Allah Ta’ala harus dirinci. Mak¬ 
sudnya, kita menetapkan sifat tersebut dalam kondisi terdapat 
kesempurnaan, dan kita menafikan sifat tersebut dalam kondisi 
terdapat aib dan kekurangan. 

Contohnya adalah sifat al-makr (berbuat makar) dan al-kaid 
(berbuat tipu daya). Sifat-sifat ini merupakan sifat yang sempurna 
jika dalam kondisi membalas orang-orang yang berbuat semisal. 
Karena dalam kondisi seperti ini, berarti Allah mampu dan ber¬ 
kuasa untuk membalas musuh-musuh-Nya dengan balasan yang 


8 


semisal atau bahkan lebih dari itu. Selain dalam kondisi tersebut, 
maka tidak menunjukkan kesempurnaan. Oleh karena itu, Allah 
tidaklah disifati dengan sifat al-makr dan al-kaid secara mutlak. 
Kedua sifat tersebut disebutkan untuk membalas musuh-musuh- 
Nya yang telah berbuat makar dan tipu daya. 

Allah Ta’ala berfirman, 




“Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan 
daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu 
atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu 
daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik 
pembalas tipu daya.” (QS. Al-Anfal: 30). 


Allah Ta’ala berfirman, 



lli'lsl, 

M ♦*/ V 




“Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat 
dengan sebenar-benarnya. Dan Aku pun membuat rencana tipu 
daya (pula) dengan sebenar-benarnya. ”(QS. Ath-Thariq: 15-16). 11 


11 Syarh Al-Qowa’idul Mutsla, hlm. 111-121. 


9 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 



Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


Menetapkan sifat Allah tanpa 
melakukan tahrif, ta’thil, takyif, dan 
tamtsil 

Di antara prinsip pokok akidah Ahlus Sunnah wal jamaah dalam 
beriman terhadap sifat-sifat Allah adalah menetapkan sifat Allah 
tanpa melakukan tahrif, ta’thil, takyif, dan tamtsil, di antaranya 
sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
rahimahullah dalam kitab al-‘Aqidah al- Wasithiyyah yang telah 
kami sebutkan di atas. 

Tahrif adalah menyelewengkan makna nama atau sifat Allah 
dari makna sebenarnya tanpa adanya dalil. Seperti menahrif sifat 
mahabbah (cinta) bagi Allah menjadi irodatulkhoir (mengingin¬ 
kan kebaikan). Orang-orang yang menolak sifat “mahabbah”b&gi 
Allah Ta’ala, mereka adalah orang-orang yang menetapkan sifat 
“iradah ”(Maha berkehendak) bagi Allah Ta’ala. Oleh karena itu, 
mereka menyelewengkan makna “mahabbah” menjadi “irodatul 
khoir”. 

Contoh lainnya adalah melakukan tahrif terhadap ayat yang 
menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat yadain (dua tangan). 
Allah Ta’ala berfirman, 

o!Jd jJj IjJli Uj IjJLaJj ft-j- 

£lio 

— 

“Orang-orangYahudi berkata, ’TanganAllah terbelenggu. Sebenarnya 
tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat 
disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (Tidak demikian). 




10 


tetapi kedua tangan Allah terbuka, dia menafkahkan sebagaimana 
dia kehendaki. ” (QS. Al-Maidah: 64). 

Kandungan ayat di atas adalah menetapkan bahwa Allah Ta’ala 
memiliki dua tangan, yaitu tangan hakiki sesuai dengan kea¬ 
gungan dan kebesaran Allah Ta’ala serta tidak serupa dengan 
tangan makhluk-Nya. Namun, terdapat sekelompok orang yang 
menyelewengkan makna ayat ini. Mereka mengatakan, bahwa 
yang yang dimaksud dengan firman Allah Ta’ala, 

CjlzbfLL* olJij ( Jj 

adalah, 


Ji 

Mereka menganggap bahwa yang dimaksud dengan “tangan"dalam 
firman Allah Ta’ala tersebut adalah “kekuatan atau kekuasaan”. 
Ini adalah penyelewengan makna Al-Qur’an yang sangat batil 
karena tidak adanya dalil yang menunjukkan hal tersebut. Selain 
itu, bagaimana mungkin Allah hanya memiliki dua kekuasaan? 
Bukankah Allah Maha kuasa atas segala sesuatu? 

Ta’thil adalah menolak nama atau sifat Allah, baik sebagian 
(seperti yang dilakukan oleh kelompok Asya ’irah dan al-Matur- 
idiyyah ) atau keseluruhan nama dan sifat Allah Ta’ala (seperti 
yang dilakukan oleh kelompok ]ahmiyyah dan Mu’tazilah). Seperti 
menolak sifat tangan bagi Allah, sebagaimana contoh di atas. 


Oleh karena itu, orang yang melakukan tahrif, pada hakikatnya 
dia menolak sifat yang telah Allah tetapkan dengan cara menye¬ 
lewengkan lafadz sifat Allah dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. 


11 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


Seseorang juga bisa terjatuh ke dalam ta’thil dengan melakukan 
tafwidh, yaitu mengaku tidak mengetahui makna suatu lafadz 
dan menyerahkan makna sepenuhnya kepada Allah, tanpa 
melakukan tahrif terhadap lafadz tersebut. Contohnya, ketika 
disebutkan ayat yang menjelaskan sifat Allah yadain (dua tangan) 
seperti dalam ayat di atas, seseorang mengatakan, Aku tidak 
mengetahui maknanya. Aku menyerahkan maknanya kepada Allah. 
Aku tidak menetapkan sifat tangan yang hakiki. Namun, aku juga 
tidak »z<?w-tahrif ayat tersebut ke makna yang lainnya. ” 

Konsekuensi dari perkataan seperti ini adalah mendustakan Al- 
Qur’an, karena Allah Ta’ala berfirman, 



z J, cA-sdi clyj 


“Dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk men¬ 
jelaskan segala sesuatu. ” (QS. An-Nahl: 89). 


Bagaimana mungkin dia mengaku tidak paham makna ayat 
tersebut, sedangkan Al-Qur’an diturunkan untuk menjelaskan 
segala sesuatu? Termasuk untuk menjelaskan sesuatu yang pa¬ 
ling pokok dan mendasar bagi seorang hamba, yaitu mengenal 
nama dan sifat Allah Ta’ala. Bukankah nama dan sifat Allah 
adalah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur’an? Kalau 
seseorang tidak mampu memahaminya, lalu apa faedah Allah 
menurunkan Al-Qur’an? 


Selain itu, perlu kami tekankan bahwa ketika ada yang menolak 
seluruh sifat-sifat Allah, maka hal itu sama saja dengan menya¬ 
makan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Artinya, konsekuensi 
dari perkataannya adalah bahwa Allah itu tidak ada. Karena jika 
sesuatu itu ada (wujud), pasti memiliki sifat. 


12 


Takyif adalah menyebutkan hakikat sifat Allah Ta’ala tanpa 
menyamakannya dengan yang lain. Seperti menyatakan panjang 
tangan Allah adalah sekian atau sekian. Takyif tidak boleh dila¬ 
kukan terhadap sifat Allah karena Allah tidak memberitahukan 
bagaimana hakikat sifat-Nya yang sebenarnya. Oleh karena itu, 
seseorang tidak boleh berandai-andai dengan memvisualisasikan 
bagaimana hakikat sifat Allah yang sebenarnya karena hal itu di 
luar ilmu dan kemampuan manusia. Perlu digarisbawahi, bahwa 
keimanan kita terhadap sifat Allah tidaklah berkurang meski¬ 
pun kita tidak mengetahui bagaimana hakikat sebenarnya dari 
sifat Allah Ta’ala tersebut. Sebagaimana kita beriman terhadap 
ruh, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana hakikat ruh yang 
sebenarnya. Allah Ta’ala berfirman, 


cfjMj ('i)) tM Uj 1^5 u j^Vy. ii y*- js ^ 
Jp ofj diLU aj j>: u £[> \$J& jL\ jL 

'y U 4^1 


“Katakanlah, ‘Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, 
baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, 
melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) 
mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan 
hujjah untuk itu, dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap 
Allah apa yang tidak kamu ketahui. "(QS. Al-A’raf: 33). 

Tamtsil adalah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. 
Seperti menyatakan bahwa Allah memiliki tangan, tetapi mey¬ 
akini bahwa tangan Allah sama dengan tangan manusia. 


13 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


Keempat hal ini (tahrif, ta’thil, takyif, dan tamtsil) terlarang dalam 
mengimani nama dan sifat Allah. Karena Allah Ta’ala berfirman, 



“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lahyang 
Maha Mendengar dan Melihat .” (QS. Asy-Syura: 11). 

Ayat, 



14 


“ Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia ’ adalah bantahan 
terhadap orang yang melakukan takyif dan tamtsil, yaitu yang 
menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk atau menyebutkan 
hakikat sifat Allah, padahal yang mengetahuinya hanyalah Allah. 

Sedangkan ayat, 



“dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihaf adalah bantahan 
untuk orang yang melakukan tahrif dan ta’thil. Karena dalam ayat 
ini Allah menyatakan bahwa Allah memiliki sifat mendengar dan 
melihat. Makhluk pun memiliki sifat mendengar dan melihat, 
tetapi tentu saja kedua sifat Allah ini berbeda dengan makhluk. 
Oleh karenanya, kedua sifat tersebut tidak boleh ditahrif (disele¬ 
wengkan) maknanya dan tidak perlu di ta’thil (ditolak maknanya). 
Sebagaimana hal ini juga berlaku untuk sifat-sifat Allah lainnya. 


14 


Antara tahrif dan takwil 


Orang-orang yang melakukan tahrif terhadap ayat dan hadits 
tentang sifat-sifat Allah Ta’ala seringkali melakukan tipu daya 
dengan menyebut bahwa yang mereka lakukan adalah takwil, 
agar bisa diterima terutama oleh orang awam. Mereka tidak 
mau menyebut perbuatan mereka dengan tahrif, karena hanya 
memiliki makna yang buruk. Adapun takwil, ada makna yang 
baik, dan ada makna yang buruk (tercela). Oleh karena itu, dengan 
menyebut perbuatan mereka sebagai takwil, akan lebih terdengar 
“indah” dan “baik” oleh manusia. 

Istilah takwil memiliki makna yang bermacam-macam, yaitu: 

1. Tafsir 

Hal ini sebagaimana perkataan ahli tafsir ketika menafsirkan 
ayat Al-Qur’an dengan mengatakan, “takwilfirman Allah 
Ta’ala adalah demikian dan demikian. ” 

Takwil yang bermakna tafsir ini sebagaimana doa Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Ibnu ‘Abbas, 

> N , £ 

s** ** 

“Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap agama dan ajarkanlah 
kepadanya takwil (tafsir). ” 12 

Allah pun mengabulkan doa ini sehingga Ibnu Abbas men¬ 
jadi ahli tafsir terkemuka di kalangan sahabat. 




12 HR. Ahmad dalam Al-Musnad no. 2397. Dinilai shahih oleh Syaikh 
Amad Syakir. 


15 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


2. Realisasi dari sesuatu 


Jika sesuatu tersebut berupa perintah dan larangan, maka 
takwilnya adalah realisasi (pelaksanaan) dari perintah atau 
larangan tersebut. Adapun jika sesuatu tersebut berupa kabar 
(berita), maka takwilnya adalah terjadinya berita tersebut. 

Contoh takwil dengan makna seperti ini adalah perkataan 
Yusuf ‘alaihis salaarn ketika melihat bapak dan saudara-sau¬ 
daranya bersujud di hadapannya, Yusuf mengatakan, 

i® Ji* Cr? ^jj Jijk f 

“Ini adalah takwil dari mimpiku sebelumnya. ”(QS. Yusuf: 100). 

Maksudnya, ini adalah terjadinya sesuatu yang ada di dalam 
mimpi Yusuf. Karena Yusuf ‘alaihis salaarn mengatakannya 
setelah mereka bersujud di hadapannya. 

3. Memalingkan makna dari zhahirnya 

Yang dimaksud dengan makna zhahir akan kami jelaskan 
dengan lebih rinci di bagian berikutnya. Namun, secara 
ringkas, memalingkan makna dari zhahirnya ada yang 
berdasarkan dalil, dan ini sama dengan makna takwil yang 
pertama (yaitu tafsir), sehingga merupakan perbuatan yang 
baik (terpuji). Ada juga yang tidak berdasarkan dalil, maka 
ini hakikatnya adalah tahrif, bukan tafsir. 13 


13 Lihat Syarh 'Aqidah Wasithiyyah, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Ut- 
saimin, hlm. 57-59, Daar Ibnul Jauzi, cetakan keempat, th. 1427 H. 


16 



Memahami ayat sifat secara zhahir, 
tidak perlu menakwil 


Orang-orang yang menyelewengkan ayat-ayat yang berbicara 
tentang sifat-sifat Allah Ta’ala, mereka menyebut perbuatan 
mereka dengan takwil dengan pengertian tafsir. Padahal hakikat 
sebenarnya dari perbuatan yang mereka lakukan adalah tahrif, dan 
bukan takwil. Berikut ini adalah sebagian contoh perbuatan tipu 
daya yang dilakukan oleh sebagian orang dengan mengatakan, 

“Yang tampak dari n as h - n as h yang menyebut secara lahiriyah bah¬ 
wa Alah SWT di langit jelas bukan demikian maksud sebenarnya. 

Ia mesti ditakwil, sebab Allah tidak bisa ditanyakan dengan kata 
tanya: Di mana Dia? Kata di mana?’Tidak pernah disabdakan 
Nabi, seperti telah kami buktikan . ” 14 

Kami berharap para pembaca dapat memperhatikan kalimat 
yang kami tebalkan. Inilah dasar pemahaman yang dianut oleh 
sebagian orang ketika ingin menyanggah ideologi (akidah) ke¬ 
beradaan Allah di atas ‘Arsy-Nya. Dia punya keyakinan bahwa 
dalil-dalil yang menyatakan semacam itu, hendaklah ditakwil 
yaitu diartikan dengan makna lainnya dan jangan dipahami 
secara zhahir (tekstual). Inilah kerancuan sebagian orang ketika 
memahami nama dan sifat Allah. 

Para pembaca sekalian, yang dimaksud dengan memahami 
secara zhahir (tekstual) adalah memahami makna yang tertang¬ 
kap langsung di dalam benak pikiran. Kami contohkan adalah 
ketika kita mengatakan, “Ali melihat singa. ” Maka makna yang 


http://abusalafy.wordpress.com/2010/02/17/tuhan-itxi-tidak-di-langit-3/ 

(diakses tanggal 1 April 2014). 


17 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 




Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


tertangkap adalah Ali benar-benar melihat binatang buas yang 
dinamakan singa. Inilah yang dimaksudkan memahami secara 
zhahir. Walaupun masih ada kemungkinan makna singa di situ 
bisa dimaknai dengan makna lainnya, seperti “orang yang me¬ 
miliki sifat pemberani”. Misalnya kita katakan, “Ali, Sang Singa, 
menaklukan musuh-musuhnya. ” Yang dimaksudkan di sini bukan 
singa binatang buas, tetapi bermakna pemberani karena dipahami 
dari konteks kalimat. Namun, kalau kita mendengar kata singa 
secara sendirian, tentu yang tertangkap dalam benak kita adalah 
singa yang termasuk binatang buas. 

Ketika memahami sifat Allah pun mesti seperti itu. Hendaklah 
kita memahami secara zhahir, sesuai makna yang tertangkap dalam 
benak kita tanpa kita takwil (palingkan) ke makna lainnya tanpa 
adanya indikator atau dalil (tahrif). Inilah yang diperintahkan 
dalam Al-Qur’an ketika kita memahami ayat Al-Qur’an. Coba 
kita perhatikan ayat-ayat berikut ini. Allah Ta’ala berfirman, 



£jjji jj © vj 

ijy?* &>'j^ O'? 


“Dan sesungguhnya Al Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tu¬ 
han semesta alam, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), 
ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang 
di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa 
Arab yang jelas." (QS. Asy-Syu’ara: 192-195). 


18 


Lihatlah, ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur’an diturunkan 
dengan bahasa Arab yang jelas, yang artinya bisa langsung kita 
pahami tanpa harus menakwil ke sana dan ke mari tanpa dalil. 


Dalam ayat lain, Allah Ta’ala berfirman, 


suLct- i!i 


“Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab 
supaya kamu memahami(nya)." (QS. Asy-Syu’ara: 192-195). 


Ayat ini pun demikian, yaitu menjelaskan bahwa Al-Qur’an itu 
diturunkan dengan bahasa Arab yang mudah dipahami secara 
zhahir, tanpa perlu dipalingkan ke makna lainnya. 


Begitu pula Allah Ta’ala memerintahkan agar kita mengikuti apa 
yang Allah turunkan, artinya sesuai yang kita pahami di benak 
kita. Allah Ta’ala berfirman, 



iUjl & \ykp j&l j/ U 1^1 


“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan 
janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya.” 
(QS. Al-A’raf: 3). 


Apabila Allah Ta’ala menurunkan Al-Qur’an dengan Bahasa 
Arab agar mudah direnungkan dan dipahami, lalu Allah meme¬ 
rintahkan untuk mengikutinya, maka wajib bagi kita memahami 
ayat-ayat yang ada secara zhahirnya sesuai yang dimaksudkan 
oleh kaidah Bahasa Arab kecuali jika hakikat syar’i yang dike¬ 
hendaki bukanlah demikian. Begitu pula hal ini berlaku pada 
ayat-ayat yang menjelaskan sifat Allah (tangan, wajah, istiwa’, 
dan sebagainya). Bahkan berpegang dengan zhahir pada nash- 
nash yang menjelaskan sifat Allah lebih utama kita praktikkan 
karena penunjukkan sifat Allah harus tauqifiy (harus dengan 
dalil), tidak ada ruang bagi akal untuk merinci sifat Allah. 


19 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


Jika ada yang mengatakan, “Janganlah pahami ayat yang menun¬ 
jukkan sifat Allah secara zhahir, karena makna zhahir bukanlah 
(makna) yang dimaksudkan T 

Maka perkataan ini kita jawab dengan mengatakan, “Apa yang 
dimaksud dengan “makna zhahir”yang kalian inginkan dalam 
perkataan kalian ituf' 

Pertama, kalau yang kalian maksudkan adalah memahami mak¬ 
na yang tertangkap pada nash dengan memahami sifat Allah 
tersebut sesuai dengan yang layak bagi-Nya tanpa melakukan 
tamtsil (penyamaan dengan makhluk), maka ini benar. Hal ini 
wajib diterima dan diimani oleh setiap hamba. Karena tidak 
mungkin Allah menceritakan mengenai sifat-sifat-Nya, lalu 
ternyata bukan itu yang Allah inginkan dan tanpa Allah jelaskan 
maksudnya kepada hamba-Nya. 

Kedua, jika zhahir yang dimaksudkan adalah memahami sifat 
Allah dengan melakukan tamtsil (menyamakan sifat tersebut 
dengan sifat makhluk), maka inilah makna yang tidak diinginkan. 
Sebenarnya makna ini bukan makna zhahir dari dalil Al-Kitab 
dan As-Sunnah yang menjelaskan mengenai sifat Allah. Karena 
pemahaman zhahir semacam ini adalah pemahaman kufur dan 
batil serta terbantahkan dengan dalil dan ijmak (kesepakatan 
para ulama). Lalu, bagaimana mungkin kita katakan bahwa 
zhahir ayat Al-Qur’an adalah kekufuran? 15 

Oleh karena itu, pernyataan bahwa “sifat Allah itu harus ditakwil” 
tersebut sungguh melenceng dari ijmak (kesepakatan ulama) 


20 


15 


Penjelasan ini kami sarikan dari Taqribut Tadmuriyah , Syaikh Muhammad 
bin Sholih Al Utsaimin, hlm. 45-46, Darul Atsar, cetakan pertama, tahun 
1422 H. 



Ahlus Sunnah. Lihat baik-baik klaim ijmak dari pernyataan 
ulama berikut ini. 

Memahami sifat Allah secara zhahir 
adalah ijmak (kesepakatan para 
ulama) 

Al-Imam Al-Khothobiy rahimahullah mengatakan, “Madzhab 
salaf dalam mengimani sifat Allah adalah menetapkan dan 
memahaminya secara zhahir (tekstual), mereka menolak 
menyebutkan hakikat (kaifiah) sifat tersebut dan mereka tidak 
melakukan tasybih 16 (menyerupakan sifat Allah dengan sifat 
makhluk).” 17 

Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata, ‘Ahlus Sunnah 
berijmak (bersepakat) dalam menetapkan sifat Allah yang terdapat 
dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, mereka memahaminya sesuai 
dengan hakikatnya dan bukan dipahami secara majas. Namun, 
ingatlah mereka tidak menyebutkan kaifiah sifat tersebut (seperti 
menggambarkan bagaimana bentuk tangan dan wajah Allah). 
Berbeda halnya dengan Jahmiyyah, Mu’tazilah, dan Khowarij; 
mereka semua mengingkari sifat Allah dan tidak mau memahami 
sesuai dengan makna hakikatnya. Mereka malah menganggap 
bahwa orang-orang yang menetapkan sifat sebagai musyabbihah 

16 Tasybih dalam bentuk menyerupakan Allah Ta’ala dengan makhluk-Nya 
secara total, maka sama pengertiannya dengan tamtsil. {Syarh Aqidah 
Thahawiyyah, karya Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Syaikh, 1/278, 
Darul Mawaddah, cetakan pertama, 1431 H). 

17 Lihat MukhtashorAl ‘Uluw lilAliyyil Ghofar, Al Hafizh Syamsuddin Adz 
Dzahaby, Tahqiq: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, hlm. 38, 
Al Maktab Al Islami, cetakan kedua, 1412 H. 


21 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 



Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


(menyerupakan Allah dengan makhluk). Namun, menurut (Ahlus 
Sunnah) yang menetapkan sifat bagi Allah, bahwa merekalah 
(Jahmiyyah, Mu’tazilah, dan Khowarij) yang telah menafikan 
(meniadakan) Allah sebagai sesembahan.” 18 

Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-‘Utsaimin rahimahullah me¬ 
ngatakan, “Para salaful ummah dan para imam telah bersepakat 
(berijmak) bahwa nash-nash yang menjelaskan sifat Allah haruslah 
dipahami secara zhahir (tekstual) sesuai dengan sifat yang layak 
bagi Allah tanpa melakukan tahrif (penyelewengan makna). Dan 
ingatlah bahwa memahami sifat Allah secara zhahir tidak berarti 
kita menyamakan Allah dengan makhluk.” 19 

Jadi, mengapa kita harus memahami dalil-dalil yang menjelas¬ 
kan sifat Allah secara zhahir (seperti sifat tangan, wajah ,ghodob 
(murka), dan istiwa’ Allah)? Jawabannya: 

1. Tidak mungkin bagi Allah membicarakan sesuatu, 
tetapi itu bukan yang Dia inginkan atau menyelisihi 
zhahirnya tanpa ada penjelasan. 

2. Menetapkan sifat bagi Allah adalah tauqifi yaitu butuh 
dalil, sehingga kalau makna sifat Allah mau diseleweng¬ 
kan dari makna zhahir harus dengan dalil. 

3. Inilah kesepakatan (ijmak) para ulama Ahlus Sunnah. 


18 Ibid. 

19 Taqribut Tadmuriyah, hlm. 46 


22 



Menetapkan sifat Allah tidak berarti 
melakukan tasybih 


Sebagian orang melemparkan tuduhan keji terhadap orang yang 
meyakini dan menetapkan bahwa Allah berada di atas langit, 
yaitu dengan menuduh mereka (Ahlus Sunnah) sebagai peng¬ 
ikut mujassimah atau musyabbihah, yang berarti orang-orang 
yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Inilah yang 
telah diisyaratkan oleh Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni. 
Beliau rahimahullah mengatakan, “Mu’tazilah, Jahmiyyah, dan 
semacamnya yang menolak sifat Allah, mereka menyebut setiap 
orang yang menetapkan sifat bagi Allah sebagai mujassimah atau 
musyabbihah. Bahkan di antara mereka menyebut para Imam 
besar yang telah masyhur (seperti Imam Malik, Imam Asy Syafi’i, 
Imam Ahmad, dan pengikut setia mereka) sebagai mujassimah 
atau musyabbihah (yang menyerupakan Allah dengan makhluk).” 

Ulama ahli hadits terkemuka, Abu Zur’ah Ar-Razi rahimahullah 
(wafat tahun 264 H), mengatakan, 


T T 

^J%JI ^jJI 4-3LJ! dikail 

♦ ^ * & i * * ♦ i 

O' ^ O' ^ f’ 

1^—I U 4j 23 1^4 c ^ li2^) I 

II iw«wvO tI | ^ l^j dUsJ I 

4-cU U ^ ^»wwj2j 4j i. Lc “ lajj Lo “ 


23 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


«UxiU1 JJ Xj ^ jL-j Up 4^1 Jv^ 

4^ib 4ik^9 <Uxidl (J| 

Mu’aththilah, para penolak (sifat-sifat Allah), mereka menging¬ 
kari sifat-sifat Allah ‘Azza wa Jalla yang Allah telah menyifati 
diri-Nya dalam kitab-Nya dan melalui lisan nabi-Nya shallallahu 
‘alaihi wa sallam. Mereka mendustakan hadits-hadits shahih dari 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang sifat-sifat (Allah). 
Mereka menakwilnya dengan akal pikiran mereka yang terbalik, 
agar sesuai dengan keyakinan mereka yang sesat. Lalu mereka 
menyebut para perawi hadits-hadits tersebut (bahwa mereka 
melakukan) tasybih. Maka barang siapa yang menisbahkan 
(menyematkan) kepada orang-orang yang menetapkan sifat 
Rabb mereka Tabaraka wa Ta ala (yaitu sifat yang Allah telah 
menyifati diri-Nya dalam kitab-Nya dan melalui lisan Nabi-Nya 
shallallahu ‘alaihi wa sallam tanpa melakukan tamtsil dan tasybih) 
dengan sebutan tasybih, maka dia adalah seorang mu’aththil 
yang menolak sifat (Allah). Orang-orang mu’aththilah yang 
menolak (sifat-sifat Allah) dicirikan dengan sikap mereka yang 
menisbahkan (menyebut) orang-orangyang menetapkan sifat 
Allah (bahwa mereka melakukan) tasybih.” 20 

Banyak kita jumpai saat ini orang-orang yang mengikuti jejak 
kaum mu’aththilah seperti sekte Mu’tazilah dan Jahmiyyah, 
yang telah diperingatkan oleh Abu Zur’ah Ar-Razi dan para 
ulama lainnya sejak zaman dahulu. Tidak jauh berbeda antara 
mereka-mereka ini dengan mereka (Jahmiyyah dan Mu’tazilah). 
Namun tenang saja, alhamdulillah tuduhan seperti ini sudah 

20 Al-HujjahfiBayaaniAl-Mahajjah, karya Al-Ashbahani, 1/187 (Asy-Sya- 
milah). 


24 



disanggah oleh ulama-ulama terdahulu. Perhatikanlah beberapa 
pernyataan mereka rahimahumullah berikut ini. 

Nu’aim bin Hammad Al Hafizh rahimahullah mengatakan, “Siapa 
yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, maka dia kafir. 
Siapa yang mengingkari sifat Allah yang Allah tetapkan bagi 
diri-Nya, maka dia kafir. Namun, menetapkan sifat yang Allah 
tetapkan bagi diri-Nya atau yang ditetapkan oleh Rasul-Nya 
tidaklah disebut tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk).” 

Ishaq bin Rohuwyah rahimahullah mengatakan, “Yang disebut 
tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk), jika kita menga¬ 
takan, ‘‘Tangan Allah sama dengan tanganku ataupendengaran-Nya 
sama denganpendengaranku! Inilah yang disebut tasybih. Namun, 
jika kita mengatakan sebagaimana yang Allah katakan yaitu 
mengatakan bahwa Allah memiliki tangan, pendengaran dan 
penglihatan; dan kita tidak sebut, 'Bagaimana hakikat tangan Allah, 
dsbf dan tidak pula kita katakan, ''Sifat Allah itu sama dengan 
sifat kita (yaitu tangan Allah sama dengan tangan kita)’-, seperti ini 
tidaklah disebut tasybih. Karena ingatlah Allah Ta’ala berfirman, 



“ Tidak ada sesuatupunyang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang 
Maha Mendengar dan Melihat .” (QS. Asy-Syuara: 11). 

Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan, “Seandainya mene¬ 
tapkan ketinggian bagi Allah Ta’ala (di atas seluruh makhluk-Nya) 
bermakna tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk), maka 
setiap orang yang menetapkan sifat yang lainnya bagi Allah Ta’ala 
seperti menetapkan bahwa Allah itu qodir (Maha Kuasa), Allah 
itu saami’ (Maha Mendengar) atau Allah itu bashiir (Maha Men- 


25 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


dengar), orang-orang yang menetapkan seperti ini juga haruslah 
disebut musyabbihah. Namun, tidak seorang muslim pun pada 
hari ini yang mereka menisbatkan diri pada Ahlus Sunnah wal 
Jama’ah mengatakan bahwa orang yang menetapkan sifat-sifat 
tadi bagi Allah adalah musyabbihah (melakukan tasybih atau 
menyerupakan Allah dengan makhluk), berbeda dengan para 
penolak sifat Allah yaitu Mu’tazilah, dan lain-lain.” 21 

Ringkasnya, jika kita yang menyatakan Allah di atas langit ada¬ 
lah musyabbihah, maka seharusnya engkau katakan pula pada 
orang-orang yang menetapkan sifat mendengar, melihat, bahkan 
sifat wujud bahwa mereka juga termasuk musyabbihah, karena 
sifat-sifat ini juga ada pada makhluk. Namun, pasti Engkau akan 
mengelak, tidak mau mengatakan demikian. 

Jadi, jika kami mengatakan bahwa Allah di atas langit, di atas 
seluruh makhluk-Nya, itu bukanlah berarti Allah serupa dengan 
makhluk. Jadi kami yang menetapkan sifat bukanlah musyabbihah, 
seperti klaim Anda. 

Justru orang yang menolak sifat Allah atau mengatakan, “Allah 
tidak berada di atas langit, karena tidak boleh kita pahami ayat- 
ayat yang menyatakan demikian secara zhahirnya, tetapi makna 
yang lainnya”; mereka itulah sebenarnya yang musyabbihah. 
Kok , tuduhan ini bisa berbalik? 

Ini buktinya. Perlu diketahui bahwa setiap orang yang menolak 
sifat Allah (mu’athilah) sebelumnya mereka terlebih dahulu 
menyerupakan sifat Allah dengan makhluk (melakukan tasy¬ 
bih). Sebelumnya mereka berpikir, “Kalau kita menetapkan sifat 


21 Lihat Mukhtashor Al ‘Uluw, hlm. 67. 


26 



tangan, wajah, dan sifat lainnya bagi Allah, maka ini sama saja 
kita menyerupakan Allah dengan makhluk”. Lalu agar sifat Allah 
tidak sama dengan makhluk, setelah itu mereka menolak sifat 
Allah, yaitu dengan menolak sifat tangan, wajah, dan sifat lainnya. 
Inilah pemikiran mu’athilah (para penolak sifat) pertama kali. 
Sehingga para ulama mengatakan, “Kullu mu’athil musyabbiti ', 
yaitu setiap orang yang menolak sifat Allah, mereka juga adalah 
orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk (melakukan 
tasybih). Karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk, 
akhirnya mereka menolak sifat Allah. Jadi siapakah sebenarnya 
yang musyabbihah atau mujassimah? 

Selain itu, perlu ditekankan bahwa kesamaan dalam penyebutan 
sifat tidaklah menunjukkan kesamaan hakikat dari sifat-sifat 
tersebut. Dalam kehidupan di dunia ini pun bisa kita saksikan 
adanya sifat-sifat yang sama dalam makhluk, tetapi memiliki 
hakikat yang berbeda sesuai dengan zat makhluk tersebut ma¬ 
sing-masing. Contoh, manusia dan kucing sama-sama memi¬ 
liki sifat penglihatan. Akan tetapi, kualitas penglihatan kedua 
makhluk tersebut berbeda. Demikian pula, kualitas penglihatan 
dua orang manusia bisa jadi berbeda, meskipun sama-sama 
manusia. Jika sifat sesama makhluk saja bisa berbeda, meski¬ 
pun namanya sama, maka bagaimana lagi dengan perbedaan 
sifat Allah dengan sifat makhluk? Allah memiliki sifat as-samii’ 
(Maha mendengar), makhluk juga memiliki sifat mendengar. 
Akan tetapi, pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran 
makhluk-Nya. Allah memiliki sifat al-hayyu (hidup), makhluk 
juga memiliki sifat hidup. Akan tetapi, hidup Allah berbeda de¬ 
ngan hidup makhluk. Hidup Allah tidak butuh kepada sesuatu 
apa pun, sedangkan hidup makhluk butuh makan, minum, dan 
disertai dengan berbagai sifat kekurangan seperti lapar, capek, 


27 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


letih, haus, mengantuk, tidur, dan berakhir dengan kematian. 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 


jiyij ij t&jv y ^ jSi dJ! vj di Sf ^ jji 


t d ,, 


“Aku berlindung dengan keperkasaan-Mu, yang tidak berhak disem¬ 
bah kecuali Engkau. Engkau Zat yang tidak akan pernah mati. 
Sedangkan jin dan manusia, keduanya akan mati. ” 22 

Dari Abu Musa radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, 


0] » : (JltfS jidj Aid (.Jd 4^1 Ids pls 

itisyj 0' «i tplit V y- 

jii! jijiki j#3 j* Js JU)1 j* d) ay 

■'S s s s s ' H 


“Rasullullah shallallahu \'alaihi wa sallam berdiri di hadapan kami 
menyebutkan lima kalimat. Beliau mengatakan, 'Sesungguhnya 
Allah Azza wajalla tidaklah tidur, dan tidak layak bagi-Nya 
untuk tidur. Dia menurunkan timbangan dan mengangkatnya. 
Amal malam dinaikkan kepada-Nya sebelum amal siang. Dan amal 
siang (dinaikkan kepada-Nya) sebelum amal malam. ” 23 


28 


22 HR. Bukhari no. 7383 dan Muslim no. 67. 

23 HR. Muslim no. 293. 




Keimanan dalam sebagian sifat 
Allah adalah sebagaimana keimanan 
terhadap sebagian sifat Allah yang 
lainnya 

Ahlus Sunnah memiliki dua kaidah pokok yang dipakai sebagai 
hujjah (argumentasi) dalam membantah orang-orang yang me¬ 
nolak sebagian atau seluruh sifat-sifat Allah Ta’ala (mu’aththi- 
lah). Sebagai hujjah bagi sekte Jahmiyyah dan Mu’tazilah, yaitu 
golongan mu’aththilah yang menolak seluruh sifat-sifat Allah, 
maka Ahlus Sunnah memiliki kaidah, 

djlJJI ^ oLlvoJ! 

“Perkataan (keyakinan) tentang sifat-sifat (Allah) adalah sebagai¬ 
mana perkataan (keyakinan) tentang zat (Allah). ” 24 

Jahmiyyah dan Mu’tazilah, mereka meyakini bahwa Allah itu ada 
dan mereka menetapkan adanya dzat Allah Ta’ala yang berbeda 
dengan dzat makhluk-Nya karena mereka bukanlah orang-orang 
ateis. Namun, mereka menolak semua sifat Allah Ta’ala karena 
menurut logika mereka, konsekuensi dari menetapkan sifat Al¬ 
lah adalah menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Maka 
Ahlus Sunnah mengatakan kepada mereka berdasarkan kaidah 
di atas bahwa Allah memiliki dzat, makhluk juga memiliki dzat. 
Ketika kalian (Jahmiyyah dan Mu’tazilah) menetapkan adanya 
dzat Allah yang berbeda dengan dzat makhluk-Nya, demikian 


24 


Lihat Al-Laa-liul Bahiyyah fi Syarhi Aqidah Wasithiyyah, karya Syaikh 
Shalih Alu Syaikh, hlm. 182,DaaruLAshimah, cetakan pertama, th. 1431 
H. 


29 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 



Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


pula kami (Ahlus Sunnah), kami menetapkan bahwa Allah 
memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk-Nya, seba¬ 
gaimana keyakinan kami bahwa dzat Allah itu berbeda dengan 
dzat makhluk-Nya. Kalau konsekuensi menetapkan sifat bagi 
Allah adalah tasybih, maka menurut logika kalian (Jahmiyyah 
dan Mu’tazilah), menetapkan dzat Allah juga berkonsekuensi 
tasybih karena Allah dan makhluk sama-sama memiliki dzat. 

Adapun sebagai hujjah bagi sekte Asya’irah dan al-Maturidiyyah, 
yaitu golongan mu’aththilah yang menolak untuk menetapkan 
sebagian sifat Allah, tetapi menetapkan sebagian sifat Allah 
Ta’ala yang lainnya, maka Ahlus Sunnah memiliki kaidah, 



‘Perkataan (keyakinan) terhadap sebagian sifat-sifat (Allah) adalah 
sebagaimana perkataan (keyakinan) terhadap sebagian (sifat-sifat 
Allah yang lainnya). ” 


Asya’irah dan al-Maturidiyyah, mereka menetapkan bahwa Allah 
memiliki sifat al-hayyu (Maha hidup), al-ilmu (Maha mengetahui), 
al-qudroh (Maha kuasa), as-samu (Maha mendengar), al-bashar 
(Maha melihat), al-mutakallim (berbicara), dan iradah (Maha 
berkehendak). Akan tetapi, mereka menolak untuk menetap¬ 
kan sifat ridha, mahabbah (cinta), gadhab (marah), dan karahah 
(benci) karena—menurut logika mereka—penetapan sifat-sifat 
itu berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk-Nya. 
Jika dikatakan kepada mereka (Asya’irah dan al-Maturidiyyah) 
bahwa iradah Allah itu sama (semisal) dengan iradah makhluk, 
sebagaimana mahabbah, ridho, dan ghadhab Allah sama dengan 
mahabbah, ridho, dan ghadhab makhluk, maka mereka akan 


30 


menjawab, “ Tidak sama, iradah Allah itu sesuai dengan keagungan 
dan kebesaran Allah, sedangkan iradah makhluk itu sesuai dengan 
kapasitas makhluk. "Jawaban mereka ini bisa menjadi bumerang 
bagi mereka sendiri dengan kita kitakan, “Demikianpula maha- 
bbah, ridho, dan ghadhab Allah itu sesuai dengan keagungan dan 
kebesaran Allah dan berbeda dengan mahabbah, ridho, dan ghadhab 
makhluk. ” Hal ini karena keyakinan kita terhadap sebagian sifat 
Allah adalah sebagaimana keyakinan kita terhadap sifat Allah 
yang lainnya. 

Jika mereka mengatakan, ‘Ghadhab itu mendidihnya darah di hati 
untuk memberikan hukuman, dan ini serupa dengan makhluk, maka 
kita tidak boleh menetapkan sifat ghadhab bagi Allah. "Maka kita 
katakan, “Demikian pula sifat iradah yang kalian tetapkan untuk 
Allah. Karena iradah adalah condongnya hati untuk mendatangkan 
manfaat atau menolak mudharat, dan ini serupa dengan iradah 
makhluk. Lalu mengapa kalian menetapkan sifat iradah bagi Allah?” 
Demikianlah, dua kaidah Ahlus Sunnah yang singkat ini mampu 
menjawab tuntas hujjah (argumentasi) golongan mu’aththilah 
yang menolak sebagian atau seluruh sifat-sifat Allah Ta’ala , 25 

Kaidah ini pun telah diisyaratkan oleh Syaikh Al-Albani yang 
telah kami kutip sebelumnya. Beliau rahimahullah bzr-hujjah 
bahwa seandainya menetapkan ketinggian bagi Allah Ta’ala (di 
atas seluruh makhluk-Nya) bermakna tasybih, maka setiap orang 
yang menetapkan sifat yang lainnya bagi Allah Ta’ala, seperti 
menetapkan bahwa Allah itu cjodir (Maha Kuasa), Allah itu su¬ 
ami’ (Maha Mendengar) atau Allah itu bashiir (Maha Melihat), 


25 Lihat penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah ketika 
menjelaskan kaidah ini di Majmu’al-Fataawa, 3/17 (Asy-Syamilah). 


31 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 



Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


orang-orang yang menetapkan seperti ini juga haruslah disebut 
musyabbihah. 


Sifat Allah dapat dibaui menjadi sifat 
tsubutiyyah dan sifat manfiyyah 

Sifat tsubutiyyah yaitu sifat yang Allah Ta’ala tetapkan bagi diri- 
Nya dalam Al-Kitab atau melalui kabar dari Rasulullah shallal- 
lahu ‘alaihi wa sallam. Seluruh sifat tsubutiyyah adalah sifat yang 
sempurna dari semua sisi, sebagaimana yang telah kami jelaskan. 
Di antara contoh sifat tsubutiyyah adalah sifat al-ilmu, al-qudroh, 
istiwa, nuzuul (turun ke langit dunia), al-wajh (wajah), al-yadain 
(dua tangan), dan sebagainya. Wajib bagi kita untuk menetapkan 
seluruh sifat yang telah Allah tetapkan, karena Allah-lah yang 
paling mengetahui tentang diri-Nya sendiri. 

Salah satu metode yang digunakan Allah Ta’ala untuk menga¬ 
barkan sifat tsubutiyyah ini adalah dengan merinci dan memper¬ 
banyak penyebutan untuk menetapkan sifat-sifatNya yang mulia. 
Karena semakin banyak dan rinci sifat-sifat yang Allah Ta’ala 
tetapkan, maka akan semakin tampaklah kebesaran, keagungan, 
dan kesempurnaan Allah Ta’ala dari segala sisi. Contohnya 
adalah firman Allah Ta’ala, 


£ sSlfiJIj v# j* % ^ j* 'f 

fiiii iuJi ji vi <ji v ^ili ii ji © 

c/Jo 12P ’jk ii3l jlil Vj*il ^jiJI 

v ** / 

u 4 ^44 jJ-i j &\ l^jUi jiiii &\ ja © 


32 





“Dia-lah Allah yang tiada sesembahan (yang benar j selain Dia, Yang 
Mengetahuiyangghaib dan yang nyata. Dia-lah Yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang. Dia-lah Allah, Yang tiada sesembahan (yang 
benar) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, 
Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang 
Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagung¬ 
an, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia-lah 
Allah, Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk 
rupa, Yang Mempunyai asmaaul husna (nama-nama yang indah). 
Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Dan Dia-lah 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ” (QS. Al-Hasyr: 22-24). 


Dalam ayat ini, sangat tampak bagi kita penyebutan nama-nama 
dan sifat-sifat Allah Ta’a/a yang sangat terperinci dalam tiga ayat 
saja. Karena sekali lagi, semakin banyak dan rinci penyebutan 
sifat-sifat Allah Ta’a/a, maka akan semakin tampaklah keagungan 
dan kesempurnaan Allah Ta’ala. 

Adapun yang dimaksud dengan sifat manjiyyah adalah sifat 
yang dinafikan (ditiadakan) oleh Allah di dalam kitab-Nya atau 
melalui Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Sifat manfiyyah 
ini seluruhnya adalah sifat kekurangan yang wajib disucikan 
dari Allah Ta’ala, seperti sifat al-maut (kematian), an-naum 
(tidur), al-jahlu (bodoh), an-nisyan (lupa), al-ajz (lemah), dan 
at-ta’ab (letih). Kewajiban kita terhadap sifat-sifat manfiyyah ini 
tidak hanya dengan meniadakan sifat-sifat tersebut dari Allah 
saja, tetapi kita juga berkewajiban untuk menetapkan sifat-sifat 
kesempurnaan yang menjadi lawan dari sifat manfiyyah tersebut. 
Hal ini karena tujuan ditiadakannya sifat-sifat tersebut adalah 


33 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


untuk menetapkan kesempurnaan sifat yang menjadi lawan sifat 
yang ditiadakan tersebut. 

Contohnya adalah firman Allah Ta’ala, 


% Si-, oiJ-fe i di i iii 


“Allah, tidak ada sesembahan (yang berhak disembah) melainkan dia, 
yang Maha hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); 
tidak mengantuk dan tidak tidur. ” (QS. Al-Baqarah: 255). 


dan firman Allah Ta’ala, 


4 ® ^ ^ dM J* $$$ 4 

“Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) yang tidak 
mati. ” (QS. Al-Furqon: 58). 

Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta’ala menafikan tiga sifat, 
yaitu sifat mengantuk, sifat tidur, dan kematian. Tujuan ditiada¬ 
kannya tiga sifat ini adalah untuk menjelaskan kesempurnaan 
sifat Allah al-hayyu (Maha hidup). Artinya, bentuk kesempurnaan 
sifat hidup bagi Allah adalah tidak adanya mengantuk, tidur, 
dan tidak diakhiri dengan kematian, berbeda dengan sifat hidup 
yang ada pada makhluk. Oleh karena itu, tidaklah cukup bagi 
kita kalau hanya meyakini bahwa Allah tidak mengantuk, tidak 
tidur, dan tidak mati. Keimanan kita barulah sempurna ketika kita 
menetapkan sifat yang menjadi lawan dari ketiga sifat tersebut, 
yaitu sempurnanya sifat hidup bagi Allah Ta’ala. 

Berbeda dengan sifat tsubutiyyah yang Allah rinci penyebutannya, 
sifat manfiyyah hanya Allah sebutkan dalam beberapa kondisi 


34 


atau untuk tujuan tertentu. Misalnya, untuk mencegah salah 
paham adanya kekurangan pada sifat Allah Ta’ala seperti firman 
Allah Ta'ala, 


llJLa Laj ^>\ ^ Loj lx2JU>- JLa!j 




“Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa 
yang ada di antara keduanya dalam enam masa, dan kami sedikit 
pun tidak ditimpa keletihan. ” (QS. Qaaf: 38). 


Meskipun Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, 
maka hal itu sama sekali tidak membuat Allah letih dan capek, 
karena kesempurnaan kekuasaan Allah Ta’ala. 


Sifat tsubutiyyah dibagi menjadi dua, 
yaitu sifat dzatiyyah dan siiiiijtliyyalt 

Sifat dzatiyyah adalah sifat yang Allah Ta’ala senantiasa dan 
terus-menerus bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Di antara con¬ 
toh sifat dzatiyyah adalah al-‘ilmu, al-qudroh, as-sam’u, al-bashar, 
al-‘uluw, dan al-hikmah. Demikian pula sifat al-wajh (wajah), 
al-yadain (dua tangan), dan al-ainain (dua mata). 

Adapun sifat/z ’liyyah adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan 
masyi’ah (kehendak) Allah Ta 'ala. J ika Allah menghendaki, Allah 
akan mengerjakannya. Jika Allah tidak menghendaki, maka Allah 
tidak mengerjakannya. Di antara contohnya adalah sifat istiwa’ 
di atas Arsy dan sifat nuzul (turun) ke langit dunia di setiap 
sepertiga malam yang terakhir. Berbeda dengan sifat fi’liyyah 


35 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


yang berkaitan dengan kehendak Allah, sifat dzatiyyah tidaklah 
berkaitan dengan kehendak Allah 7 h 'ala karena Allah Tdala selalu 
dan terus-menerus bersifat dengan sifat-sifat dzatiyyah tersebut. 

Dari penjelasan di atas, jelaslah perbedaan antara sifat ‘uluw dan 
istiwa’ yang menjadi pokok pembahasan kita dalam buku ini. 
Sifat ‘uluw adalah sifat dzatiyyah, Allah Tdala senantiasa dan 
selamanya tinggi di atas makhluk-Nya, meskipun Allah belum 
menciptakan ‘Arsy. Adapun sifat istiwa’ adalah sifat fi’liyyah, 
karena Allah ber-istiwa’ atas ‘Arsy setelah penciptaan langit 
dan bumi. Allah Tdala berfirman, 





“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, 

kemudian dia ber-istiwa'di atas Arsy.” (QS. Al-Hadid: 4). 

Di ayat yang lain Allah Tdala berfirman, 


f pd Alu, (J U#uj U$ J*p\y OljliSJI JU- (jiJ! &\ 

40 uM' <j* 


“Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di 
antara keduanya dalam enam masa, kemudian dia ber-istiwa'di 
atas Arsy.” (QS. As-Sajdah: 4). 

Dari dua ayat di atas, Allah mengabarkan bahwa setelah men¬ 
ciptakan langit dan bumi, Allah kemudian ber-istiwa’ di atas 
‘Arsy. Kita tidak mengetahui apakah Allah ber-istiwa’ di atas 


36 


Arsy sebelum penciptaan langit dan bumi. Hal ini karena Allah 
dan Rasulullah tidak mengabarkan hal itu kepada kita. Perlu 
ditegaskan bahwa meskipun Allah tidak ber -istiwa’ di atas Arsy, 
hal ini tidaklah meniadakan sifat ‘uluw Allah Ta’ala . 26 

Catatan penting: 

Perlu diketahui bahwa sifat ‘uluw Allah Ta’ala mengandung 
tiga makna: 

1. ‘Uluw dzat, yaitu keyakinan bahwa dzat Allah di atas seluruh 
makhluk-Nya. 

2. ‘Uluw qahr, yaitu keyakinan bahwa tidak ada satu pun yang 
mampu mengalahkan Allah Taala. 

3. ‘Uluw qadr wa syarof, yaitu Allah memiliki kedudukan yang 
lebih tinggi dan lebih mulia daripada makhluk-Nya. ‘Uluw 
jenis ketiga ini seperti ungkapan kita, “Presiden lebih tinggi 
daripada gubernur dan bupati.” Maka “lebih tinggi” dalam 
kalimat tersebut bermakna “lebih tinggi dari segi kedudukan” 
dan bukan dari sisi “lebih tinggi dzatnya” karena presiden, 
gubernur, dan bupati sama-sama menapak di atas muka bumi. 

Ahlus Sunnah menetapkan sifat ‘uluw dengan ketiga maknanya di 
atas. Adapun orang-orang yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah, 
mereka hanya menetapkan sifat ‘uluw dengan makna yang kedua 
dan ketiga, dan menolak makna yang pertama. Maka mereka 
tidaklah membantah Ahlus Sunnah dan bersepakat dalam ‘uluw 


26 


Lihat Syarh 'Aqidah Wasithiyyah karya Syaikh Muhammad bin Shalih 
Al-‘Utsaimin, hlm. 249, Daar Ibnul Jauzi, cetakan keempat, th. 1427 H. 



Keyakinan yang Benar Mengenai Sifat-Sifat Allah 


qahr dan 'uluw qadr. Namun, yang mereka tolak adalah 'uluw 
dzat, 21 sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang saat ini. 

Demikianlah beberapa prinsip pokok akidah Ahlus Sunnah 
wal Jama’ah dalam memahami sifat-sifat Allah Ta’ala. Semoga 
memudahkan para pembaca untuk menelaah penjelasan di bab- 
bab berikutnya dalam buku ini. 


27 Lihat Syarh 'Aqidah Thahawiyyah, karya Syaikh Shalih bin Abdul Aziz 
Alu Syaikh, 1/435-436, Daarul Mawaddah, cetakan pertama, th. 1431 
H. 


38 



Seribu Dalil 
Menunjukkan bahwa 
Allah di Atas Seluruh 
Makhluk Nya 


Setelah membahas kaidah dan prinsip pokok akidah Ahlus 
Sunnah dalam memahami sifat-sifat Allah, maka saatnya kami 
tunjukkan berbagai dalil yang menyatakan bahwa Allah berada 
di atas seluruh makhluk-Nya sebagai sanggahan atas sebagian 
kelompok yang masih meragukan keyakinan semacam ini. Ya 
Robbi, a’in ala naili ridhoka (Wahai Rabbku, tolonglah aku untuk 
menggapai ridho-Mu). 


Ulama besar Syafi’iyah menyatakan 
ada 1000 dalil 


Mengapa banyak orang yang mengaku sebagai Syafi’iyah, tetapi 
justru jauh dari akidah yang dipegang oleh ulama Syafi’iyah 
sendiri? Mari kita memperhatikan kutipan pernyataan Ahmad 
bin Abdul Halim Al-Haroni berikut. 


ji » JJS Jail » oT$1 J : &ili)l /I JtJu jl3 

. oA kc- 3j9 ^ 3' (Ji- : Jj jl 


39 


Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 



Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


“Sebagian ulama besar Syafi’iyah mengatakan bahwa di dalam 
Al-Qur’an terdapat 1000 dalil atau lebih yang menunjukkan 
bahwa Allah itu berada di ketinggian di atas seluruh makh- 
luk-Nya. Dan sebagian mereka lagi mengatakan ada 300 dalil 
yang menunjukkan hal tersebut.” 28 

Banyak yang mengaku Syafi’iyah, tetapi menolak jika Allah 
dinyatakan berada di atas, padahal keyakinan ini didukung oleh 
1000 dalil. Sungguh aneh! 

Bukti terkuat dari Al Qur’an dan 
hadits nabawi 

Selanjutnya kita akan melihat dalil-dalil yang kami olah dari 
penjelasan Ibnu Abil Izz Al Hanafi rahhnahullah dalam Syarh 
Al-Aqidah Ath-Ihahawiyah. 29 Ibnu Abil Izz Al Hanafi rahima- 
hullah mengatakan, “Dalil-dalil yang muhkam (yang begitu jelas) 
menunjukkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluk-Nya. 
Dalil-dalil ini hampir mendekati 20 macam dalil.” 30 



M Jp JjG 


28 Lihat Majmu Al Fatawa, Ahmad bin Abdul Halim Al Haroni, 5/121, 
Darul Wafa’, cetakan ketiga, tahun 1426 H. Lihat pula Bayanu Talbisil 
Jahmiyyah, Ahmad bin Abdul Halim Al Haroni, 1/555, Mathba’atul 
Hukumah, cetakan pertama, tahun 1392 H. 

29 Lihat Syarh Al Aqidah Ath Ihahawiyah, Ibnu Abil Izz Al Hanafi, Dita’liq 
oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At Turki dan Syaikh Syu’aib Al 
Arnauth, 2/437-442, Muassasah Ar Risalah, cetakan kedua, tahun 1421 
H. 

30 Syarh Al Aqidah Ath Ihahawiyah, 2/437. 


40 



Ini baru macam dalil (metode) yang menunjukkan ketinggian 
Allah di atas seluruh makhluk-Nya, belum lagi jika tiap macam 
dalil tersebut kita jabarkan satu per satu ayat yang termasuk di 
dalamnya. Jika macam dalil tersebut diperinci, boleh jadi mencapai 
1000 dalil sebagaimana yang disebutkan oleh ulama Syafi’iyah di 
atas. Selanjutnya kami akan menyebutkan macam-macam dalil 
yang dimaksudkan oleh Ibnu Abil Izz dan kami tambahkan 
dengan contoh dalil yang ada. Semoga hal ini semakin membuka 
hati sebagian orang yang masih meragukan hal ini. 

Pertama: Dalil tegas yang menyatakan Allah berada di atas (de¬ 
ngan menggunakan kata fawqo dan diawali huruf min). Seperti 
firman Allah, 



“Mereka takut kepada Rabb mereka yang (berada) di atas mereka d 

(QS. An-Nahl: 50). 


Kedua: Dalil tegas yang menyatakan Allah berada di atas (dengan 
menggunakan kata fawqo, tanpa diawali huruf min). Contohnya 
seperti firman Allah Ta’ala, 



“Dan Dia-lah yang berkuasa berada di atas para hamba-Nya .” 

(QS. Al-An’am : 18, 61). 


Ketiga: Dalil tegas yang menyatakan sesuatu naik kepada-Nya 
(dengan menggunakan kata ta’ruju). Contohnya adalah firman 
Allah Ta’ala , 


41 


Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


“Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Rabbnya. ” 
(QS. Al-Ma’arij: 4). 

Keempat: Dalil tegas yang menyatakan sesuatu naik kepada-Nya 
(dengan menggunakan kata sho’ada-yash’adu ). Ini pasti menun¬ 
jukkan bahwa Allah di atas sana dan tidak mungkin Dia berada 
di bawah sebagaimana makhluk-Nya. Seperti firman Allah Ta’ala , 





f 


*CJI 


“ Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik. ” (QS. Fathir: 

10 ). 


Terdapat pula contoh dalam sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam dari Ibnu Umar. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 


!j !\jh j i j&rf l# pjliiJI IjSi 


“ Berhati-hatilah terhadap do’a orang yang terzholimi. Do’anya akan 
naik (dihadapkan) pada Allah bagaikan percikan api!' iX 


Yang dimaksud dengan ‘ bagaikan percikan adalah cepat sam¬ 
painya (cepat terkabul) karena do’a ini adalah do’a orang yang 
dalam keadaan mendesak. 32 


Tentunya, “naik” itu dari bawah ke arah atas. 


31 HR. Hakim. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih dalam 
Silsilah Ash Shohihah no. 871. 

32 Faidul Qodir Syarh AlJaami'Ash Shogir, Al Munawi, 1/184, Mawqi’Ya’sub. 


42 




Kelima: Dalil tegas yang menyatakan sebagian makhluk diangkat 
kepada-Nya (dengan menggunakan kata rofa’a). Sesuatu yang 
diangkat kepada Allah pasti menunjukkan bahwa Allah berada 
di atas. 

Allah Ta’ala berfirman, 



Jj 


“Namnun (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat 'Isa kepada-Nya 
..” (QS. An-Nisa’: 158). 


Juga firman Allah Ta’ala, 



d! iusjjs Jl ^ 6 *i j is s; 


“(Ingatlah), ketika Allah berfirman, ‘Hai Isa, sesungguhnya Aku akan 
menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu 
kepada-Ku.’” (QS. Ali-Imron: 55). 


Keenam: Dalil tegas yang menyatakan ‘uluw (ketinggian) Allah 
secara mutlak. ‘Uluw (ketinggian) Allah ini mencakup tiga makna 
yang telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu ketinggian secara 
dzat (artinya Zat Allah berada di atas); qohr (artinya tidak ada 
satu pun yang mampu mengalahkan Allah); dan syarf{ artinya 
Allah Maha Tinggi dalam sifat-sifat-Nya). Seperti firman Allah 
Ta’ala (pada ayat kursi), 





“Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. Al-Baqarah: 255). 


43 


Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


Begitu pula dalam ayat, 





“ Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. Saba’: 23). 




“Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana .” (QS. Asy 
Syuara: 51). 


Juga kita sering mengucapkan dzikir berikut ketika sujud, 


(3j 


“Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi .” 33 


Dalil-dalil yang menyatakan Allah ‘'Maha Tinggi di sini sudah 
termasuk menyatakan bahwa Allah Maha Tinggi secara Zat-Nya, 
yaitu Allah berada di atas. 


Ketujuh: Dalil yang menyatakan Al-Kitab (Al-Qur’an) ditu¬ 
runkan dari sisi-Nya. Sesuatu yang diturunkan pasti dari atas ke 
bawah. Firman Allah Ta’ala yang menjelaskan hal ini, 



“Kitab (ATQuran ini) diturunkan oleh Allah Yang Maha Berkasa 
lagi Maha Bijaksana .” (QS. Az-Zumar: 1). 


33 HR. Muslim no. 772. 


44 




“Diturunkan Kitab ini (Al-Qur’an) dari Allah Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Mengetahui .” (QS. Ghafir: 2). 





“Diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penya¬ 
yang ..” (QS. Fushshilat: 2). 





u Yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha 
Terpuji (QS. Fushshilat: 42). 





CiJ 



“ Katakanlah, Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al-Qur’an itu 
dari Tuhanmu dengan benar. ” (QS. An-Nahl: 102). 



lis' iSl &) 4 suyf lil 


“ Sesungguhnya. Kami menurunkannya pada suatu malam yang 
diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan J 

(QS. Ad-Dukhan: 3). 


Kedelapan: Dalil tegas yang mengkhususkan sebagian makh¬ 
luk dikatakan berada di sisi Allah dan dalil yang menunjukkan 
sebagian makhluk lebih dekat dari yang lainnya. Contohnya 
adalah firman Allah Ta’ala, 


45 


Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


‘Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu. 

(QS. Al-A’raf: 206). 

Begitu pula contohnya dalam firman Allah Ta’ala , 



oJUp Cjljjj.Jl ajj 


“Da72 kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. Dan 
malaikat-malaikatyang di sisi-Nya” (QS. Al-Anbiya’: 19). 


Lihatlah dalam ayat ini Allah membedakan kalimat “man lahu ...” 
yang menunjukkan kepemilikan Allah secara umum dan kalimat 
“man ‘indahu ...”yang menunjukkan malaikat dan hamba-Nya 
yang berada khusus di sisi-Nya. 


Contoh lainnya adalah sabda Nabi shallallahu \'alaihi wa sallam, 


jl jjs oSls> yP t 4jllS' (J cS jisLl UJ 

vzA p { J>_-j 


“Ketika Allah menetapkan ketentuan bagi makhluk-Nya, Dia 
menulis dalam kitab-Nya: Sesungguhnya rahmat-Ku mendahului 
kemurkaan-Ku. Kitab tersebut berada di sisi-Nya yang berada di 
atas ‘Arsy.” 34 


Kesembilan: Dalil tegas yang menyatakan Allah fis sama’. Me¬ 
nurut Ahlus Sunnah, maksud fis sama’ di sini ada dua: 


34 HR. Bukhari no. 3194 dan Muslim no. 2751. 



1. Fi di sini bermakna ‘ala, artinya di atas. Sehingga makna fis 
sama’ adalah “di atas langit”. 

Dalam bahasa Arab ,Jii, tidak hanya bermakna “di dalam”, 
tetapi juga bisa bermakna “di atas”. Sebagaimana firman 
Allah Ta’ala, 



AajjI 


“Berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di atas muka bumi selama 
empat bulan. ” (QS. At-Taubah: 2). 


Dalam ayat di atas,yzz diartikan dengan “di atas” karena 
tidak mungkin manusia berjalan di dalam perut bumi (atau 
“ngerong” dalam bahasa Jawa). 


Dalam ayat yang lain Allah Ta’ala berfirman, 





“Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada 
pangkal pohon kurma. ” (QS. Thaha: 71). 

y f 

Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan: ^gl, yaitu “di atas 

pangkal pohon kurma.” 


2. Samaa’ di sini bermakna ketinggian ( al ; uluw ) atau sesuatu 
yang di atas. Sehingga makna fis samaa’ adalah “di ketinggian”. 

Contohnya adalah firman Allah Ta’ala ketika menyebutkan 
nikmat hujan, dengan menyatakan bahwa hujan diturunkan 
dari samaa. Salah satunya adalah firman Allah Ta’ala, 


47 


Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 



5-i ^ fU-DI J /Aj 


“Dan Allah menurunkan hujan kepadamu dari ketinggian (awan) 
untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. ”(QS. Al-Anfal: 11). 


Padahal, kita mengetahui bahwa hujan itu turun dari awan 
(mendung), bukan dari langit yang dapat kita gambarkan 
sebagai “atap” bagi bumi. Oleh karena itu, maksud hujan 
turun dari samaa’, adalah hujan turun dari ketinggian, da¬ 
lam hal ini yaitu dari awan yang ada di atas kita. Dan awan 
letaknya di bawah langit. 


Dua makna di atas tidaklah bertentangan. Sehingga dari 
sini jangan dipahami bahwa makna “fis samaa’ (di langit)” 
adalah “di dalam langit” sebagaimana sangkaan sebagian 
orang. Makna “fis samaa’" adalah sebagaimana yang ditun¬ 
jukkan di atas. 

Contoh dalil tersebut adalah firman Allah Ta’ala, 




“Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di (atas) 
langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersa¬ 
ma kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncangf’ 

(QS. Al-Mulk: 16). 


Juga terdapat dalam hadits, 


d Cr* J*' 

fUDI 


48 


“ Orang-orang yang penyayang akan disayang olehAr Rahman. 
Sayangilah penduduk bumi, niscaya (Rabb) yang berada di 
atas langit akan menyayangi kalian ,” 35 

Kesepuluh: Dalil tegas yang menyatakan bahwa Allah b er-istiwa’ 
(tinggi) di atas ‘Arsy. ‘Arsy adalah makhluk Allah yang paling 
tinggi. Contoh ayat tersebut adalah, 


J* 


“fYaitu) Rabb Yang Maha Pemurah. Yang tinggi di atas 'Arsy.” 
(QS.Thaha: 5). 


Kesebelas: Dalil yang menunjukkan disyariatkannya mengangkat 
tangan ketika berdo’a. Seperti sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, 


& l 9^^. *f-j> ‘tsT dJ 

Ijisf u' 


“Sesungguhnya Rabb kalian Tabaroka wa Ta’ala Maha Pemalu 
lagi Maha Mulia. Dia malu pada hamba-NyaJika hamba tersebut 
mengangkat tangannya kepada-Nya, lalu Allah mengembalikannya 
dalam keadaan hampa .” 36 


Kedua belas: Dalil yang menyatakan bahwa Allah turun ke langit 
dunia di setiap malam. Semua orang sudah mengetahui bahwa 


35 HR. Abu Daud no. 4941 dan At Tirmidzi no. 1924. Syaikh Al Albani 
mengatakan bahwa hadits ini shahih. 

36 HR. Abu Daud no. 1488. Syaikh Al Albani dalam Shohih wa Dho’if 
Sunan Abi Daud mengatakan bahwa hadits ini shahih. 


49 


Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 



Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


turun adalah dari atas ke bawah. Hal ini sebagaimana terdapat 
dalam sebuah hadits muttafaqun ‘alaih, 


^ Jtid Cxr? Jj ~i4 j J/d 

Alkali «J ^^id<ll Jjpij ^ JyS y£i\ jJ]l 


“Rabb kita Tabaroka wa Ta’ala turun setiap malamnya ke langit 
dunia, yaitu ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, 
‘Siapa saja yangberdo’a pada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkannya. 
Siapa saja yang meminta pada-Ku, niscaya Aku akan memberinya. 
Siapa saja yang memohon ampunan pada-Ku, niscaya Aku akan 
mengampuninya. ” 37 

Ketiga belas: Isyarat dengan menunjuk ke langit yang menun¬ 
jukkan bahwa Allah berada di atas. Sebagaimana yang disebutkan 
dalam riwayat Muslim dalam hadits yang cukup panjang. Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda ketika manusia berkumpul 
dengan jumlah yang amat banyak, di hari yang mulia dan di 
tempat yang mulia. 


AjlkiL)! iJI-Joij C-Jdj JL9 <t\j\ Jjfii IjJll 

.« ifi' j$l jfil d) dj 


“Merekayanghadir berkata, Kami bersaksi bahwa engkau benar-benar 
telah menyampaikan, menunaikan, dan menyampaikan nasihat.’ 


37 HR. Bukhari no. 1145 dan Muslim no. 758. 


50 




Sambil beliau berisyarat dengan jari telunjuknya yang diarahkan 
ke langit lalu beliau arahkan ke manusia dan berkata, ‘Ya Allah, 
saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah (beliau menyebutnya tiga kali). ” 58 

Keempat belas: Dalil yang menanyakan ‘aynallalo (di mana Allah?). 

Contohnya dalil dari hadits Mu’awiyah bin Al Hakam As Su- 
lamiy dengan lafazh dari Muslim, 

“Saya memiliki seorang budak yang biasa mengembalakan kam¬ 
bingku sebelum di daerah antara Uhud dan Al Jawaniyyah (daerah 
di dekat Uhud, utara Madinah). Lalu pada suatu hari dia berbuat 
suatu kesalahan, dia pergi membawa seekor kambing. Saya adalah 
manusia, yang tentu juga bisa timbul marah. Lantas aku menam¬ 
parnya, lalu mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
dan perkara ini masih mengkhawatirkanku. Aku lantas berbicara 
pada beliau, “Wahai Rasulullah, apakah aku harus membebaskan 
budakku ini?” “ Bawa dia padaku)' beliau shallallahu ‘alaihi wa 
sallam berujar. Kemudian aku segera membawanya menghadap 
beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bertanya pada budakku ini, 



“Di mana Allah?' 
Dia menjawab, 

“Di atas langit.” 


38 HR. Muslim no.1218. 


51 


Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 



Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi, “Siapa saya f 
Budakku menjawab, “Engkau adalah Rasulullah.” Lantas Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 




“Merdekakanlah dia karena dia adalah seorang perempuan yang 
beriman. ” 39 


Adz-Dzahabi Asy-Syafi’i mengatakan, ‘Inilah pendapat kami 
bahwa siapa saja yang ditanyakan di mana Allah, maka akan 
dibayangkan dengan fitrahnya bahwa Allah di atas langit. Jadi 
dalam riwayat ini ada dua permasalahan: [1] Disyariatkannya 
seseorang menanyakan, “Di manakah Allah?” dan [2] Orang 
yang ditanya harus menjawab, “Di atas langit”.” 

Lalu Adz-Dzahabi Asy-Syafi’i mengatakan, “Barang siapa 
mengingkari dua permasalahan ini berarti dia telah menyalahkan 
Musthofa (Nabi Muhammad) shallallahu ‘alaihi wa sallam. ’’ 40 

Imam Ibnu Khuzaimah ketika membawakan hadits Mu’awiyah 
bin Al-Hakam As-Sulami membawakan judul bab, 

j y) A di j\jy\ d j* j-wi ^ 

** f 

39 HR. Ahmad [5/447], Malik dalam AlMuwatho’ [666], Muslim [537], 
Abu Daud [3282], An Nasa’i dalam Al Mujtaba’ [3/15], Ibnu Khuzaimah 
[178-180], Ibnu AbiAshim dalam As Sunnah [1/215], Al Lalika’iy dalam 
UshulAhlis Sunnah [3/392], Adz Dzahabi dalami/ 'Uluw [81]. 

40 Mukhtashor Al 'Uluw, Syaikh Al Albani, Adz Dzahabiy, Tahqiq: Syaikh 
Muhammad Nashiruddin Al Albani, hlm. 81, Al Maktab Al Islamiy, 
cetakan kedua, 1412 H 


52 



“Bab: Penyebutan Dalil bahwa Menetapkan Allah di Atas Langit 
Termasuk Bagian dari Iman.” 41 

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah me¬ 
ngatakan, 


JLo 1« C-Bls CjLt*aJU ^al)l IJL& 0^9 

\ f. ^ 

l * 

) Klil J 3**3 ^ ! ct-LLc- 

l*5KJ! X& ,j^9j CJJi biU-l ( <ulc- <oil 

“Hadits ini (yaitu pertanyaan Rasulullah kepada budak perem¬ 
puan di atas) telah menghancurkan orang-orang yang menolak 
sifat-sifat Allah. Jika engkau bertanya kepada salah seorang di 
antara mereka dengan pertanyaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam di mana Allah? maka tentu mereka akan segera meng¬ 
ingkari pertanyaanmu itu! Orang-orang yang patut dikasihani itu 
(yaitu yang mengingkari pertanyaan tersebut) tidak mengetahui 
bahwa dia telah mengingkari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal itu 
dan dari ilmu kalam (ilmu filsafat).” 42 

Kelima belas: Dalil yang menyatakan bahwa Nabi shallallahu 
\'alaihi wa sallam membenarkan orang yang menyatakan bahwa 
Rabbnya di atas langit dan beliau menyatakan orang tersebut 
beriman. Contohnya adalah sebagaimana hadits Jariyah yang 
disebutkan pada point keempat belas. 


42 


Kitab At-Tauhiid, 1:278-279. 
Al-Irwa Al-Ghalil, 2/113. 


53 


Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 



Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


Keenam belas: Dalil yang menyatakan bahwa Allah mence¬ 
ritakan mengenai Fir’aun yang ingin menggunakan tangga ke 
arah langit agar dapat melihat Tuhannya Musa. Lalu Fir’aun 
mengingkari keyakinan Musa mengenai keberadaan Allah di 
atas langit. Allah Ta’ala berfirman, 


£ 5 > > (■ 


<^© V&vk jlj ^ Jj jl ^ oljUJUI 


“Dan Fir'aun berkata, ‘Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah 
bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, (yaitu) 
pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan 
sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta.”' (QS. Al- 
Mu’min: 36-37). 


Ibnu Abil ‘Izz Al-Hanafi mengatakan, ‘Mereka Jahmiyyah 
yang mendustakan ketinggian Zat Allah di atas langit, mereka 
yang senyatanya pengikut Fir’aun. Sedangkan yang menetapkan 
ketinggian Zat Allah di atas langit, merekalah pengikut Musa 
dan pengikut Muhammad. ” 43 

Ketujuh belas: Berita dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang 
menceritakan bahwa beliau bolak-balik menemui Nabi Musa 
‘alaihis salam dan Allah ketika peristiwa Isra Mikraj. Ketika itu 
beliau meminta agar shalat menjadi diperingan. Beliau pun naik 
menghadap Allah dan balik kembali kepada Musa berulang kali. 44 

Peristiwa Isra Mikraj ini secara jelas menunjukkan Allah itu 
berada di atas. 


43 


54 


44 


Syarh Al Aqidah Ath Thahawiyah, 2/441. 

Hadits Muttafaqun ! alaih, riwayat Bukhari Muslim. 



Kedelapan belas: Berbagai macam dalil Al-Qur’an dan As Sunnah 
yang menunjukkan bahwa penduduk surga melihat Allah Taala. 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan bahwa penduduk 
surga tersebut melihat Allah sebagaimana mereka melihat rem¬ 
bulan di malam purnama tanpa dihalangi oleh awan. Penduduk 
surga tersebut melihat Allah dan Allah berada di atas mereka. 

Demikian pemaparan mengenai macam-macam dalil yang men¬ 
dukung Allah berada di atas seluruh makhluk-Nya dan bukan 
di mana-mana sebagaimana klaim sebagian orang yang keliru 
dan salah paham. 

Mengkritisi kerancuan pemahaman 
(syubhat) sebagian kalangan 

Setelah pemaparan berbagai dalil yang begitu banyak yang mem¬ 
buktikan bahwa Allah itu berada di atas seluruh makhluk-Nya, 
maka kami akan menjabarkan beberapa argumentasi sebagian 
orang yang menolak akidah ini. Intinya, mereka menolak me¬ 
nyatakan Allah berada di atas langit dengan berbagai argumen 
yang mereka kemukakan. 

Syubhat pertama: 

Di antara argumen mereka adalah menolak shahihs\y& hadits 
Jariyah, yaitu hadits dari Mu’awiyah bin Al-Hakam As-Sulamiy 
yang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya pada budaknya 
di manakah Allah. Mereka beralasan bahwa hadits tersebut 
mudhthorib, bahwa redaksi pertanyaan “ di manakah Allah" bukan 
redaksi (perkataan) Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, tetapi ada 
tambahan dari perawi hadits. 


55 


Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


Sebagai jawaban, walaupun kami memang perlu membahas 
tentang mudhthorib yang beliau tuduhkan, ringkasnya kami 
sanggah: Taruhlah jika hadits Jariyah yang ditanya di manakah 
Allah itu lemah (dhoif), lantas bagaimana dengan dalil Al-Qur’an 
dan hadits Nabawi lainnya yang menyatakan secara tegas bahwa 
Allah di atas seluruh makhluk-Nya? Dalil-dalil ini mau diletak¬ 
kan di mana? Ataukah mau ditakwil (diselewengkan maknanya) 
lagi? Jika ingin menyelewengkan makna dari berbagai dalil yang 
menyatakan Allah di atas, maka sudah cukup sanggahan kami 
dalam bab sebelumnya sebagai sanggahan telak baginya. Silakan 
rujuk kembali dalam bab sebelumnya. Jika semua dalil dalam 
Al-Qur’an tersebut harus ditakwil sekehendak kalian, berarti 
Al-Qur’an bukanlah kitab petunjuk, tapi kitab yang membuat 
orang bingung karena semua atau mayoritas isinya harus ditakwil 
maknanya. 

Syubhat kedua: 

Perkataan sebagian orang, “Keyakinan bahwa Allah itu berada 
di langit adalah keyakinan Fir’aun yang telah dikecam habis 
Al-Qur’an. Allah berfirman, 




“Dan Firaun berkata, ‘Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah 
bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, (yaitu) 


56 


pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan 
sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. ’Demikianlah 
dijadikan Fir’aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan 
dia dihalangi darijalan (yang benar); dan tipu daya Fir’un itu tidak 
lain hanyalah membawa kerugian .” (QS.Ghafir/Al Mu’min: 36-37). 

Dalam ayat di atas tegas-tegas dikatakan bahwa siapa yang 
menganggap Allah itu berada di langit adalah telah terhalangi 
dari ma’rifah, mengenal Allah Taala dengan sebenar arti pe¬ 
ngenalan. Jadi penyakit keyakinan bahwa Allah berada di langit 
atau di tempat tertentu adalah penyakit kronis. Semoga Allah 
menyelamatkan kita dari keyakinan itu. Aamiin.” 45 

Tanggapan: 

Ini tafsir dari mana? Bukankah Fir’aun sendiri yang mengingkari 
keyakinan Nabi Musa yang menyatakan Allah berada di atas 
langit? Jadi, yang mengingkari Allah di atas langit adalah Fir’aun. 
Lantas dari mana dikatakan bahwa keimanan bahwa Allah di 
atas langit adalah keyakinan Fir’aun? Sungguh ini tuduhan tanpa 
bukti, sekaligus memutar-balikkan makna ayat untuk mendukung 
keyakinannya dan membantah akidah Ahlus Sunnah. 

Mereka mungkin saja yang salah paham sehingga pemahaman¬ 
nya pun jauh dengan yang dipahami ulama besar semacam Ibnu 
Abil Izz Al-FIanafi. Lihat sekali lagi perkataann Ibnu Abil Izz 
tentang ayat tersebut. 

Ibnu AbiFIzz mengatakan, Mereka Jahmiyyah yang mendusta¬ 
kan ketinggian Zat Allah di atas langit, mereka yang senyatanya 


4S http://abusalafy.wordpress.com/2010/02/17/tuhan-itu-tidak-di-langit-3/ 
(diakses tanggal 1 April 2014). 


57 


Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 



Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


pengikut Fir’aun. Sedangkan yang menetapkan ketinggian Zat 
Allah di atas langit, merekalah pengikut Musa dan pengikut 
Muhammad. ” 


Dan Ibnu Abil Izz sebelumnya mengatakan, “Fir’aun itu meng¬ 
ingkari Musa yang mengabarkan bahwa Rabbnya berada di atas 
langit.” 46 

Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni juga mengatakan, 




“Dia (Fir’aun) mengingkari Musa, di mana Musa mengatakan 
bahwa Allah berada di atas langit.” 47 


Juga dikuatkan dengan perkataan Syaikhul Islam Abu Utsman 
Ash-Shabuni rahimahullah ketika menyebutkan berbagai dalil 
dari Al-Qur’an tentang akidah dan persaksian ahlul hadits 
bahwa Allah di atas langit yang tujuh, di atas Arsy-Nya. Beliau 
rahimahullah mengatakan, ’Allah menceritakan tentang Fir’aun, 
sesungguhnya Fir’aun berkata kepada Haman, 


£ e >> f 




“Buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai 
ke pintu-pintu, (yaitu) pintu-pintu langit, supaya aku dapat me¬ 
lihat Tuhan Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang 
pendusta.” (QS.Ghafir/Al Mu’min: 36-37). 


46 


58 


47 


Lihat Syarh Al'Aqidah Ath Ihahawiyah, 2/441. 
Majmu’AlFatawa, 3/225. 



Fir’aun berkata demikian itu hanyalah karena dia mendengar 
Musa menyebutkan bahwa Tuhannya berada di atas langit. Ti¬ 
dakkah Engkau mencermati firman Allah Ta’ala (yang artinya), 
‘Dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta, yaitu 
tentang perkataan Musa bahwa di atas langit ada ilah (yang 
disembah, yaitu Allah). ” 48 

Dari sini silakan pembaca menilai siapakah sebenarnya yang 
menjadi pengikut Fir’aun. 


Mintalah fatwakepadafitrah manusia 


Kalaulah sebagian kalangan masih mengingkari dalil-dalil dari 
Al-Qur’an dan As-Sunnah yang menunjukkan ketinggian Allah 
Ta’ala di atas makhluk-Nya, maka hendaklah mereka meminta 
fatwa kepada dirinya sendiri. Karena fitrah setiap manusia pasti 
mengakui bahwa Allah Ta’ala berada di atas langit, meskipun orang 
kafir. Seandainya orang kafir tersebut berdoa kepada Tuhannya, 
maka kita lihat bahwa mereka mengarahkan hatinya ke arah 
langit. Dan setiap manusia yang berdoa tentu akan mengarahkan 
hatinya ke langit. Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu menceritakan, 


h fU-Ul ji jlSj j&\ J*j\ JJ 4 J f 


i» > D i» > 

tT s Vj 


“Kemudian beliau (Rasulullah) menceritakan tentang seorang laki- 
laki yang menempuh perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu. 


48 'Aqidatus Salaf waAshaabilHadiits, hlm. 44. 


59 


Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 



Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, Ya 
Rabb, Ya Rabb!’” 49 

Siapakah yang menuntunnya untuk berdoa dengan cara seperti 
seperti itu? Yang menuntunnya tidak lain adalah fitrah, mes¬ 
kipun dia belum pernah mempelajari berbagai dalil yang kami 
sebutkan di atas. Akan tetapi, ketika berdoa kepada Rabb-nya 
maka otomatis dia akan mehhat dan menengadahkan tangannya 
ke arah langit. Ini adalah dalil fitrah yang tidak membutuhkan 
kajian dan penelitian terlebih dahulu. 

Oleh karena itu, ketika Abui Ma’ali Al-Juwaini menyatakan 
bahwa Allah Ta’ala tidak bersemayam di atas Arsy (karena beliau 
adalah pengikut faham Asy’ariyyah), maka Abu Ja’far Al-Ham- 
zani berkata kepadanya, ’Wahai ustadz, kita tidak perlu bicara 
dulu tentang Arsy atau bersemayam di atas Arsy. Bagaimana 
pendapatmu dengan fitrah ini, yaitu tidak ada satu pun hamba 
yang berdoa,’Ya Allah!’ kecuali akan didapatkan hatinya secara 
otomatis akan mengarah ke atas?”Maka Abui Ma’ali Al-Juwaini 
memukul kepalanya, dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu 
karena pertanyaan itu telah membuatnya bingung. 50 

Demikianlah akidah yang dibangun di atas kebatilan, karena 
ujung-ujungnya hanya membuat orang menjadi bingung dan 
linglung karena tidak sesuai dengan akal dan fitrah manusia. 
Sebaliknya, akidah Ahlus Sunnah adalah akidah yang mudah 
dipahami, sangat jelas dan gamblang, dan sesuai dengan akal 


49 HR. Muslim no. 2393. 

50 Lihat Syarh 'Aqidah Ahlus Sunnah walJamaah , karya SyaikhMuhammad 
bin Shalih Al-‘Utsaimin, hlm. 53, Maktabah Ash-Shafa, cetakan pertama, 
th. 1426 H. 


60 



dan fitrah manusia, baik orang awam maupun ulama, baik anak 
kecil maupun orang dewasa. 

Ibnu Khuzaimah rahimahullah berkata, 


OjJaS (J j«Ul jo 5^- (J 



f J^wLvuil 

f i f 

JL£^ 4*J\j ^3j lilj *)lpj Ip.2 l/ 4 J' 

•J-1 JI^SUpI Jl A JjlA 


“Sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita di dalam Al-Qur’an 
dan melalui lisan (penjelasan) Nabi-Nya, dan sebagaimana hal 
ini telah dipahami oleh fitrah seluruh kaum muslimin, baik 
dari kalangan ulama ataupun orang-orang awam (orangjahil/ 
bodoh) di antara mereka, orang-orang merdeka ataupun budak, 
para lelaki dan wanita, orang dewasa ataupun anak-anak kecil. 
Seluruh orang yang berdoa kepada Allah hanyalah mengangkat 
kepalanya ke langit dan menjulurkan kedua tangannya kepada 
Allah, ke arah atas dan bukan ke arah bawah.” 51 


Lihatlah penegasan Ibnu Khuzaimah rahimahullah bahwa 
orang-orang bodoh dan anak-anak kecil yang belum pernah 
mempelajari dalil-dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah, apalagi be¬ 
lum pernah menelaah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, 


51 


Kitaabut Tauhiid, karya Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, 
1/161, tahqiq: Abdul Aziz bin Ibrahim Asy-Syahawan, Maktabah Ar- 
Rusyd, cetakan 5 tahun 1414 H. 


61 


Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 



Seribu Dalil Menunjukkan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


mereka semua meyakini di atas fitrahnya tentang ketinggian 
Allah di atas seluruh makhluk-Nya. 

Demikianlah dalil-dalil dari Al-Qur’an dan As Sunnah ditambah 
pula dengan dalil fitrah yang menunjukkan ketinggian Allah di 
atas seluruh makhluk-Nya. Meskipun demikian, masih banyak 
syubhat-syubhat yang mesti disanggah yang nanti kami akan 
kupas dalam bab selanjutnya. Dalam bab berikutnya, kami akan 
membahas keyakinan para sahabat, ulama madzhab, serta ulama 
besar lainnya yang semuanya mendukung bahwa Allah berada 
di atas seluruh makhluk-Nya. 


62 


Menyelewengkan 
Makna ' Istan a ' 
Menjadi “ Istaula ” 


Allah Ta’ala berfirman, 


4 © j* 'f 

“Rabbyang Maha Pemurah di atas ‘Arsy. ” (QS. Thaha: 5). 


Perlu diketahui bahwa secara bahasa (lughoh), terdapat empat 
makna b/zwa’jika kata tersebut berdiri sendiri. Hal ini sebagai¬ 
mana penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam risalah beliau, 
An-Nuniyyah. Keempat makna tersebut adalah: 

1. Istaqarra (menetap). 

2. Sha’uda (naik). 

3. Irtafa’a (tinggi atau terangkat). 

4. Ala (tinggi). 


Akan tetapi, jika kata istiwa’ disambungkan dengan kata ‘ala 
sebagaimana dalam ayat Al-Qur’an, maknanya adalah ‘uluw 
dan irtifa’ (tinggi di atas). 52 


52 Lihat An-Nuniyah, 1/215. 


63 


Menyelewengkan Makna "Istawa" Menjadi "Istaula" 




Menyelewengkan Makna "Istawa" Menjadi "Istaula" 


Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Abui Aliyah 
dan Mujahid yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab 
Shahih-nys., 

(,UAJ! j! ) yuil J\ J15 

“Abui Aliyah mengatakan bahwa maksud dari ‘ istiwa’ di atas 
langit’adalah irtafa’a (meninggi).” 


j ,}*ii J* % () l&i £ jiSj 

“Mujahid mengatakan mengenai istiwa adalah ‘alaa (tinggi) di 
atas Arsy.” 

Salah satu cara dan metode yang digunakan oleh orang-orang 
yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah untuk menolak 
sifat al-‘uluw dan istiwa’ adalah dengan menyelewengkan firman 
Allah Ta’ala, 


} s £ 0 y & 


“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, ke¬ 
mudian dia tinggi (istiwa’) di atas 'Arsy.” (QS. Al-Hadid: 4). 

Mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “istawa” da¬ 
lam ayat di atas adalah JyiJ (istaula), yang berarti “menguasai”. 
Maksud mereka dengan menyelewengkan makna ayat tersebut 
adalah untuk mengingkari sifat ketinggian Zat Allah Ta’ala di 
atas seluruh makhluk-Nya. Dan telah berlalu dalil-dalil dari 


64 


Al-Qur’an, As-Sunnah, ijmak, akal, dan dalil fitrah yang me¬ 
nunjukkan hal tersebut. 

Memaknai kata istiwa’ dengan istaula adalah penyelewengan 
makna yang batil (tahrif). Pertama, istiwa dengan makna “is¬ 
taula” tidaklah dikenal dalam bahasa Arab, padahal Al-Qur’an 
diturunkan dalam bahasa Arab. Kedua, dalam ayat di atas, Allah 
Ta’ala menggunakan kata “ y “ (kemudian) yang menunjukkan 
adanya urutan waktu. Jika w/zuAdimaknai dengan istaula, maka 
konsekuensinya, sebelum penciptaan langit dan bumi, Arsy tidak 
dikuasai oleh Allah Ta’ala. Atau dengan kata lain, Arsy baru 
dikuasai oleh Allah Ta’ala setelah penciptaan langit dan bumi. 
Ini adalah konsekuensi yang batil, karena ada di antara makh- 
luk-Nya yang tidak berada dalam kekuasaan Allah Ta’ala. Dan 
telah berlalu penjelasan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa sifat 
istiwa’ adalah sifatfi’liyyah, karena berkaitan dengan kehendak. 

Penyelewengan makna seperti ini juga telah dibantah oleh Abui 
Hasan Al-Asy’ari rahimahullah dalam kitab beliau, Al-Ibaanah. 
Beliau rahimahullahu Ta’ala berkata, 

Ap>\ ijj s kljodd /pa (J15 jS j 

f' „ * 

iJ P d-lLaj I Aj I (I I 0 • 

l f. . I 

J! 

“Orang-orang Mu’tazilah, Jahmiyyah, dan Haruriyyah berkata 
bahwa makna firman Allah Ta’ala (yang artinya), ‘(Rabb) Yang 
Maha Pemurah, Yang tinggi di atas 'Arsy’ adalah menguasai 


65 


Menyelewengkan Makna "Istawa" Menjadi "Istaula" 


Menyelewengkan Makna "Istawa" Menjadi "Istaula" 


dan memiliki Arsy, dan bahwasanya Allah Ta’ala ada di segala 
tempat. Mereka menolak bahwa Allah Ta’ala tinggi di atas Arsy, 
sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul haq (Ahlus Sunnah). 
Mereka menyelewengkan makna istiwa’ (tinggi di atas) menjadi 
qudrah “kekuasaan”. 

f 

jaajLJ! (jSjJi)! (j-u ijijS y ^ tdA U&" 

V f, V f, 

tLj-Jlp 

\ 

U&" ^5 tjlWI (3 1« J f (_Jpj ^Jpj 

£ 

£• 

Jpj t#-lcvJI <Jpj k 

a^ip *l&i jp jiis ^ ijiisSfij 

“Seandainya benar apa yang mereka katakan, maka tidak ada 
bedanya antara Arsy dan bumi yang tujuh. Karena Allah Ta’ala 
menguasai semua makhluk, Allah Ta’ala menguasai (memiliki) 
bumi, menguasai rerumputan, dan menguasai semua yang ada 
di alam semesta. Jika Allah istiwa’ di atas Arsy bermakna istau¬ 
la (menguasai), maka Allah Ta’ala menguasai semua makhluk, 
Allah Ta’ala menguasai Arsy, menguasai bumi, menguasai langit, 
menguasai rerumputan, menguasai kotoran, karena Allah Ta’ala 
berkuasa atas segala sesuatu.” 

d\ <jOJL1 <>. Jb4 jup ,1 1*1^ >Uh\ Jp \j& u'S' ISIj 

\ «■ i 

^jp ^Jp uj 

f^LL-VI Jp >\^y\ OjSC J\ f. IjJLp JJJS 


66 


f u' tL^J^ $-LuOn ^ plc- 

.l$ft *L2^I Uji (ji/Ob 

“Meskipun Allah Ta’ala menguasai segala sesuatu, tidak boleh 
bagi kaum muslimin untuk mengatakan bahwa Allah Ta’ala 
istiwa’ di atas rumput dan tanah kosong, Maha Suci Allah atas 
semua itu. Oleh karena itu, tidak boleh memaknai istiwa’ di atas 
‘Arsy dengan makna istaula (menguasai) yang maknanya umum 
mencakup seluruh makhluk. Wajib untuk menetapkan makna 
istiwa’ dengan makna yang khusus berkaitan dengan ‘Arsy, bukan 
seluruh makhluk.” 53 

Ketika membawakan berbagai dalil tentang istiwa\ Ibnu Khu- 
zaimah berkata, “Kami mengimani berita dari Allah. Allah 
menciptakan kita lantas bersemayam di atas ‘Arsy-Nya. Kita 
tidak mengubah kalamullah. Kami tidak mengatakan perkataan 
yang tidak dikatakan pada kami. Adapun orang-orang Mu’atht- 
hilah dari kalangan Jahmiyyah mengatakan,‘Allah itu itu istaula 
(berkuasa) di atas ‘Arsy-Nya. Mereka tidak memaksudkan untuk 
istiwa’. Mereka sengaja mengubah tidak sesuai yang dimaksudkan. 
Sebagaimana orang Yahudi diperintahkan untuk mengatakan 
hittotun, mereka malah mengatakan hinthotun. Mereka menye- 
lisihi perintah Allah, sama halnya dengan perilaku Jahmiyyah.” 54 

Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa kita tidak menafikan sifat 
kekuasaan bagi Allah Ta’ala. Bahkan kita juga menetapkan sifat 


53 Lihat Al-Ibaanah an Ushuul Ad-Diyaanah, hlm. 410-413; karya Abui 
Hasan ‘Ali bin Isma’il Al-Asy’ari, tahqiq: Dr. Shalih bin Muqbil bin 
‘Abdullah Al-‘Ushaimi At-Tamimi, cet. Daarul Fadhilah th.1432. 

54 Kitab At-Tauhiid, 1:233. 


67 


Menyelewengkan Makna "Istawa" Menjadi "Istaula" 



Menyelewengkan Makna "Istawa" Menjadi "Istaula" 


kekuasaan bagi Allah Ta’ala. Namun, bukan itu makna yang 
terkandung dalam sifat istiwa. 


68 


Para Sahabat dan 
Tabi in Menyatakan 
bahwa Allah di Alas 
Seluruh Makhluk Nya 


Dalam bab ketiga ini, kami akan membuktikan melalui atsar 
para sahabat Nabi shallallahu \'alaihi wa sallam dan para tabi’in 
mengenai keberadaan Allah di atas seluruh makhluk-Nya yang 
menjadi keyakinan yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal 
Jama’ah. Semoga pembahasan ini dapat membuka hati seba¬ 
gian kalangan yang masih meragukan keberadaan Allah di atas 
seluruh makhluk-Nya. 

Kesaksian para sahabat radhiyallahu 
‘anhum 

Pertama: Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma membenarkan seorang 
penggembala yang meyakini Rabbnya di atas langit. 

Dalam hadits Zaid bin Aslam, dia berkata, 

cr) bj^ j* J* j' .z 4 

M JlSj ?\cJ\ J1 *Jj JIS ^Ji]! J Jj2? 

N ^ f, p ^ ^ 

lj 1 JjSl j! Jp“l cUilj bl /yl 

♦♦ ** ♦ 




69 


Para Sahabat dan Tabi'in Menyatakan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 



Para Sahabat dan Tabi'in Menyatakan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 



“(Suatu saat) Ibnu ‘Umar melewati seorang penggembala. Lalu 
beliau berkata, “Adakah hewan yang bisa disembelih?” Peng¬ 
gembala tadi mengatakan, “Pemiliknya tidak ada di sini.” Ibnu 
Umar mengatakan, “Katakan saja pada pemiliknya bahwa ada 
serigala yang telah memakannya.” Kemudian penggembala ter¬ 
sebut menghadapkan kepalanya ke langit. Lantas mengajukan 
pertanyaan pada Ibnu Umar, “Lalu di manakah Allah f' Ibnu 
‘Umar malah mengatakan, “Demi Allah, seharusnya aku yang 
berhak menanyakan padamu ‘Di mana Allah?’” 

Kemudian setelah Ibnu Umar melihat keimanan penggembala ini, 
dia lantas membelinya, juga dengan hewan gembalaannya (dari 
Tuannya). Kemudian Ibnu Umar membebaskan penggembala 
tadi dan memberikan hewan gembalaan tadi pada penggembala 
tersebut." 55 

Kedua: Ibnu ‘Abbas meyakini Allah berada di atas langit yang 
tujuh. 

Ibnu Abbas menemui ‘Aisyah ketika ia baru saja ditinggal mati 
oleh Rasulullah. Ibnu Abbas berkata padanya, 

i i * 

i * 

OIUljf. U (Jjilj Us> 


70 


ss 


Lihat Al'Uluw lUAliyyil Ghoffar no. 311. Syaikh Al Albani mengatakan 
bahwa sanad riwayat mi jayyid sebagaimana dalam Mukhtashor Al 'Uluw 
no. 95, hlm. 127. 



“Engkau adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam. Tidaklah Engkau dicintai melainkan 
kebaikan (yang ada padamu). Allah pun menurunkan perihal 
kesucianmu dari atas langit yang tujuh .” 56 

Begitu pula dalam riwayat lainnya, dari Ibnul Mubarok, dari 
Sulaiman At-Taimi, dari Nadhroh, Ibnu Abbas radhiyallahu 
‘anhuma mengatakan, 

f, £. 

Lu Jl!I f IjvJI jjl «cLl (Jjh ^ yti I j 

“Ketika hari kiamat ada yang menyeru, “ Apakah datang pada kalian 
hari kiamatf' Orang yang hidup dan mati pun mendengar hal 
tersebut, kemudian Allah pun turun ke langit dunia .” 57 

Dalam riwayat lainnya, Ibnu Abbas mengatakan, 

JbjJ-l (Jj! lij 

“Jika wahyu turun, aku mendengar malaikat bersuara seperti 
suara besi.” 58 


56 Lihat Al 'Uluw lil Aliyyil Ghoffar no. 335. 

57 Lihat-/ 'Uluw lil'Aliyyil Ghoffar no. 296. Syaikh Al Albani mengatakan 
bahwa sanad riwayat ini shahih sesuai syarat Muslim sebagaimana dalam 
Mukhtashor Al'Uluw no. 94, hlm. 126. 

58 Lihat Al ‘Uluw lil Aliyyil Ghoffar no. 295. Syaikh Al Albani mengata¬ 
kan bahwa periwayat hadits ini tsiqoh (terpercaya) sebagaimana dalam 
Mukhtashor Al ‘Uluw no. 93, hlm. 126. 


71 


Para Sahabat dan Tabi'in Menyatakan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 




Para Sahabat dan Tabi'in Menyatakan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


Jika dikatakan bahwa wahyu itu turun dan wahyu itu dari Allah, 
ini menunjukkan bahwa Allah berada di atas karena sesuatu yang 
turun pasti dari atas ke bawah. 


Ketiga: Aisyah radhiyallahu \'anha menyatakan bahwa Allah 


telah menyucikannya dari tuduhan zina dari atas langit yang 
ketujuh. Allah Ta’ala menurunkan surat An-Nuur ayat 11-26 
sebagai pembelaan terhadap Aisyah yang dituduh berzina. Ai¬ 
syah mengatakan, 



“Aku telah diberi sembilan perkara yang tidak diberikan kepada 
seorang pun setelah Maryam. Jibril telah menunjukkan gambarku 
tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam diperintah untuk 
menikahiku. Beliau menikahiku ketika aku masih gadis dan 
tidaklah Beliau menikahi seorang gadis kecuali diriku. Beliau 
meninggal dunia sedang kepalanya berada dalam dekapanku 
serta Beliau dikuburkan di rumahku. Para malaikat menaungi 


72 



rumahku. Walaupun wahyu turun padanya di tengah keluarganya, 
mereka berpisah darinya. Al-Qur’an turun sedang aku dan Beliau 
berada dalam satu selimut. Aku adalah putri kekasih dan sahabat 
terdekatnya. Pembelaan kesucianku turun dari atas langit, aku 
dilahirkan dari dua orang tua yang baik, aku dijanjikan dengan 
ampunan dan rizki yang mulia.” 59 

Keempat: Salah seorang istri Nabi lainnya, Zainab binti Jahsyi 
radhiyallahu ‘anha, menyatakan bahwa dia dinikahkan dengan 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam oleh Allah dari atas langit, 
sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Rasulullah dalam 
surat al-Ahzab ayat 37. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, 
dia berkata, 


cub. j 4 y \$4-\ 2jT cJ 'j 

tjkU-uj Allp <1^1 4*^ J 


‘Ayat tentang hijab turun berkaitan dengan Zainab binti Jahsyi. 
Pada hari itu, dia makan roti dan daging. Zainab membanggakan 
dirinya di hadapan istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 
dia mengatakan, ‘Sesungguhnya Allah telah menikahkanku 
dari atas langit.’” 60 


Dalam hadits yang lain, Zainab radhiyallahu ‘anha berkata kepada 
istri-istri Nabi yang lainnya, 


59 Al-Hujjahfi Bayan Mahajjah, 2/398. 

60 HR. Bukhari no. 7421. 


73 


Para Sahabat dan Tabi'in Menyatakan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 



Para Sahabat dan Tabi'in Menyatakan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


3 ? JUj 


“Kalian semua dinikahkan oleh keluarga kalian. Sedangkan aku 
dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang tujuh.” 61 


Lihatlah bagaimana persaksian dua istri Nabi yang mulia, Zain- 
ab dan ‘Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwa Allah di atas langit. 
Selain itu, banyak sekali perkataan sahabat yang menunjukkan 
bahwa mereka meyakini bahwa Allah berada di atas langit, di 
atas Arsy, yaitu dapat dilihat dari hadits-hadits yang mereka 
bawakan sebagaimana ditunjukkan dalam pembahasan di bab 
kedua. Karena bagaimana mungkin para sahabat tersebut mem¬ 
bawakan hadits tersebut dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 
tetapi mereka tidak memahami dan meyakininya? 


Kesaksian para tabi’in 
rahimahumullah 


Pertama: Pengakuan Ka’ab Al-Ahbar 62 rahimahullah tentang 
pembicaraan keberadaan Allah dalam taurat. 

Dari Ka’ab Al-Ahbar berkata bahwa Allah ‘Azza wa Jalla dalam 
Taurat berfirman, 



* . I * 

3 "3 fljvJl 3 < 3 ^ 


■ ^ 


61 HR. Bukhari no. 7420. 

62 Beliau adalah tabi’in senior termasuk thobaqoh kedua, meninggal dunia di 
akhir kepemimpinan Khalifah ‘Utsman. Ibnu Hajar mengatakan bahwa 
beliau adalah perowi yang tsiqoh (terpercaya). 


74 



‘'Sesungguhnya Aku adalah Allah. Aku berada di atas seluruh hamba- 
Ku. ‘Arsy-Ku berada di atas seluruh makhluk-Ku. Aku berada di atas 
Arsy-Ku. Aku-lahpengatur seluruh urusan hamba-Ku. Segala sesuatu 
di langit maupun di bumi tidaklah samar bagi-Ku. ” 63 

Kedua: Masruq 64 rahimahullah mengakui Allah berada di atas 
langit yang tujuh. 

Masruq rahimahullah menceritakan dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, 

t. j. 

£jA ol^di.1 cAwl Ouo- JjjAvaJ! d -ju AfijJlyaJI 

“’Telah menceritakan kepadaku Aisyah wanita yang shidiqoh 
anak dari orang yang shidiq (Abu Bakr), salah seorang kekasih 
di antara kekasih Allah, yang disucikan oleh Allah yang berada 
di atas langit yang tujuh.” 65 

Ketiga: ‘Ubaid bin ‘Umair 66 menceritakan bahwa Allah turun 
ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. 

‘Ubaid bin ‘Umair rahimahullah mengatakan, 


63 Lihat Al ‘Uluw lil ‘Aliyyil Ghoffar no. 315. Adz Dzahabi mengatakan 
bahwa sanadnya shahih. Begitu pula Ibnul Qayyim dalam Ijtima’ulJuyusy 
Al Islamiyah mengatakan bahwa riwayat ini shahih. 

64 Beliau adalah di antara kibar tabiin (tabi’in senior), termasuk thobaqoh 
kedua. Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia maqbul (diterima). 

65 Lihat Al 'Uluw lil Aliyyil Ghoffar no. 317. Syaikh Al Albani mengatakan 
bahwa riwayat ini shahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim dan sanadnya 
sampai pada Abu Shofwan itu shahih. Lihat Mukhtashor Al 'Uluw, hlm. 
128. 

66 Beliau adalah di antara kibar tabi’in (tabi’in senior), termasuk thobaqoh 
kedua. Ibnu Hajar mengatakan beliau disepakati ke-frzyo^-annya. 


75 


Para Sahabat dan Tabi'in Menyatakan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 



Para Sahabat dan Tabi'in Menyatakan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


Cr* J(J) s-jjJI Jj\t 

f f 

(j ^ lil Jp>- 4 J jipli (Jjiilvu) y» <uiapl3 

> J, ~ f 

^Jp 1 —>1^5*^LoV! ^ <Oil -L S- 

A fl . ! yV? 

“Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada separuh malam. Lalu 
Allah berkata, ‘Siapa saja yang memohon kepada-Ku, maka akan 
Kuberi. Siapa saja yang meminta ampun kepada-Ku, maka akan 
Kuampuni.’ Jika fajar telah terbit, Allah pun naik. ” Dikeluarkan 
oleh ‘Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitab karyanya yang 
berisi bantahan terhadap Jahmiyyah. 67 

Keempat: Qotadah As Sadusi 68 rahimahullah menceritakan 
tentang pengakuan bani Israil. 

Qotadah rahimahullah mengatakan bahwa bani Israil berkata, 






j —^ ~ '—~c— crj u J r ’ u 

• y^O I i ^.dp ^Jlp •>—I I i j (J UJ 

jL53l JiUi-l Jb>-I SiB ^ cujlj jf>1Iji ^JLp c-JjcuJ 


“Wahai Rabb, Engkau di atas langit dan kami di bumi, bagai¬ 
mana kami bisa tahu jika Engkau ridho dan Engkau murka?” 
Allah Ta’ala berfirman, “Jika Aku ridho, maka Aku akan membe- 


67 


76 


68 


Lihat Al ‘Uluw lil Aliyyil GhoJJar no. 320. 
Beliau termasuk tabi’in, seorang pakar tafsir. 



rikan kebaikan pada kalian. Dan jika Aku murka, maka Aku akan 
menimpakan kejelekan pada kalian j 69 

Kelima: Malik bin Dinar mengakui Al-Qur’an adalah kalamullah 
(firman Allah) dari atas ‘Arsy. 

Dari Malik bin Dinar, beliau berkata, 

3jp {j* J Sj3 J) IjjuH : Jyj f \JLp 

“Ambillah (Al-Qur’an) ini. Lalu beliau membacanya, kemudian 
beliau mengatakan, ‘Hendaklah kalian mendengar perkataan 
Ash-Shodiq (Yang Maha Jujur yaitu Allah) dari atas ‘Arsy-Nya’.” 70 

Keenam: Ulama besar dari Bashroh (Sulaiman At-Taimiy) ketika 
ditanyakan mengenai keberadaan Allah. 

Harun bin Ma’ruf mengatakan, Dhomroh mengatakan pada 
kami dari Shodaqoh, dia berkata bahwa dia mendengar Sulaiman 
At-Taimiy berkata, 



'Seandainya aku ditanyakan di manakah Allah, maka aku menjawab 


(Allah berada) di atas langit 71 


69 Lihat-/ ‘Uluw lil'Aliyyil Ghojfar no. 336. Syaikh Al Albani mengatakan 
bahwa sanad riwayat ini hasan. Lihat Mukhtashor Al 'Uluw, hlm. 131. 

70 Lihat Al 'Uluw lil 'Aliyyil Ghojfar no. 348. Adz Dzahabi mengatakan 
diriwayatkan dalam Al Hilyah dengan sanad yang shahih. Syaikh Al 
Albani mengatakan bahwa mengatakan riwayat ini hasan saja termasuk 
murah hati. Lihat Mukhtashor Al 'Uluw, hlm. 131. 

71 \A\sdX Al'Uluw lil'Aliyyil Ghojfar no. 357. Syaikh Al Albani mengatakan 
bahwa periwayat riwayat ini tsiqoh! terpercaya. Lihat Mukhtashor Al 'Uluw, 


77 


Para Sahabat dan Tabi'in Menyatakan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 




Para Sahabat dan Tabi'in Menyatakan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


Ketujuh: Robi’ah bin Abi Abdirrahman 72 rahimahullah dita¬ 
nyakan mengenai istiwa’. 

Sufyan Ats-Tsauriy mengatakan bahwa ia pernah suatu saat berada 
di sisi Robi’ah bin Abi Abdirrahman kemudian ada seseorang 
yang bertanya pada beliau, 



“Ar Rahman (yaitu Allah) ber -istiwa (menetap tinggi) di atas 
Arsy, lalu bagaimana Allah ber -istiwa ?” 

Robi’ah menjawab, 




“Istiwa’ itu sudah jelas maknanya. Sedangkan hakikat dari istiwa 


tidak bisa digambarkan. Risalah (wahyu) dari Allah, tugas Ra¬ 
sul hanya menyampaikan, sedangkan kita wajib membenarkan 
(wahyu tersebut).” 73 

Kedelapan: Ayyub As-Sikhtiyani 74 rahimahullah menanggapi 
orang yang mengatakan di atas langit tidak ada sesuatu pun. 


hlm. 133. 

72 Beliau termasuk tabi’in junior dan merupakan guru Imam Malik. 

73 Lihat Al'Uluw lUAliyyil Ghoffar no. 352. Syaikh Al Albani mengatakan 
bahwa riwayat ini shahih. Lihat Mukhtashor Al 'Uluw hlm. 132. 

74 Beliau adalah seorang tabi’in junior, termasuk thobaqoh kelima. Beliau 
termasuk ulama besar dan ahli ibadah. 


78 



Hamad bin Zaid mengatakan bahwa ia mendengar Ayyub As 
Sikhtiyani berbicara mengenai Mu’tazilah, 

(■{J* J ^jih oi (J& j'-u lil 

»* ** 

“ Mu’tazilah adalah asal muasal kaum yang mengatakan bahwa di 
atas langit tidak ada sesuatu apapun.” 75 

Lihatlah, bagaimana kesamaan sebagian orang yang mengatakan 
bahwa Allah ada tanpa tempat. Atau mungkin mereka katakan 
bahwa Allah itu ada, tetapi bukan di atas langit. Bukankah ke¬ 
yakinan ini sama dengan pendahulu mereka, yaitu Mu’tazilah? 

Selanjutnya, kami akan menukil perkataan para ulama bahkan 
ijmak (konsensus) para ulama Ahlus Sunnah yang menyatakan 
bahwa Allah berada di atas langit, di atas seluruh makhluk-Nya. 
Semoga semakin terbuka hati orang yang masih meragukan hal ini. 


75 


Lihat Al'Uluw lil Aliyyil Ghoffar no. 354. 



Para Sahabat dan Tabi'in Menyatakan bahwa Allah di Atas Seluruh Makhluk-Nya 


80 


Empat Imam 
Madzhab Bersepakat 
Bahwa Allah Berada 
di Atas Langit 


Pada pembahasan ini, kita akan melanjutkan kembali pembuk¬ 
tian mengenai akidah Allah berada di atas langit, di atas selu¬ 
ruh makhluk-Nya. Yang kita utarakan nanti adalah perkataan 
empat imam madzhab mengenai ideologi tersebut. Kita dapat 
saksikan bahwa empat imam madzhab bersepakat dalam hal ini. 
Sehingga orang-orang yang berusaha menghidupkan kembali 
akidah Jahmiyyah dengan menolak Allah di atas langit, mereka 
pada hakikatnya telah melenceng jauh dari akidah ulama empat 
madzhab. Semoga Allah senantiasa memberi taufik. 


Sikap keras Abu Hanifah 76 terhadap 
orang yang tidak tahu di manakah 
Allah 

Imam Abu Hanifah mengatakan dalam Fighul Akbar, 



76 Imam Abu Hanifah hidup pada tahun 80-150 H. 


81 


Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 




Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 


“Barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah di atas langit, 
maka ia kafir.” 77 

Dari Abu Muthi’ Al Hakam bin Abdillah Al Balkhiy penulis 
kitab Al-FiqhulAkbar ™, beliau berkata, 

* * f' * t’ f’ t’ 

*♦ *♦ • 

^Sy^\ JijA Jl Jp Jj2j JUj 4^1 eh ^ J123 

t’ 

^'I I Jjiil JjJj Ajj ~l ja AjIjO" ,jj9 A^u^Cj 

j*! lij jis jijSii j jl „m J jyJi v je ji s 

• * 

JUS fljvJI «Ol 

"Aku bertanya pada Abu Hanifah mengenai perkataan seseorang 
yang menyatakan, ‘Aku tidak mengetahui di manakah Rabbku, di 
langit ataukah di bumi?”Imam Abu Hanifah lantas mengatakan, 
“Orang tersebut telah kafir karena Allah Ta’ala sendiri berfirman, 

i (J* 


77 Lihat Itsbatu Shifatul 'Uluw, Ibnu Qudamah A Maqdisi, hlm. 116-117, 
Darus Salafiyah, Kuwait, cetakan pertama, 1406 H. Lihat pula Mukhtashor 
Al 'Uluw, Adz-Dzahabiy, Tahqiq: Syaikh Muhammad Nashiruddin A 
Abani, hlm. 137, A Maktab A Islamiy. 

78 Syaikh A-Abani rahimahullah memberikan pelajaran cukup berharga 
dalam Mukhtashor Al-'Uluw, perkataan Adz Dzahabi di sini menanda¬ 
kan bahwa kitab FiqhulAkbar bukanlah milik Imam Abu Hanifah, dan 
ini berbeda dengan berbagai anggapan yang telah masyhur di kalangan 
Hanafiyah. (Lihat Mukhtashor Al 'Uluw, hlm. 136) 


82 



“Allah menetap tinggi di atas ‘Arsy” J'* Dan ‘Arsy-Nya berada di 
atas langit.” 

Orang tersebut mengatakan lagi, “Aku (Abu Muthi') berkata 
bahwa Allah memang menetap di atas Arsy.” Akan tetapi, orang 
ini tidak mengetahui di manakah Arsy, di langit ataukah di bumi. 
Abu Hanifah lantas mengatakan, “Jika orang tersebut meningkari 
bahwa Arsy di atas langit, maka dia kafir .” 80 

Imam Malik bin Anas 81 , Imam Darul 
Hijroh meyakini Allah di atas langit 

Dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal ketika membantah paham 
Jahmiyyah, ia mengatakan bahwa Imam Ahmad mengatakan 
dari Syuraih bin An-Nu’man, dari Abdullah bin Nafi’, ia berkata 
bahwa Imam Malik bin Anas mengatakan, 

N 

«LLo jJjC ^ (J$"(3 A<Apj fljviJI 

“Alah berada di atas langit. Sedangkan ilmu-Nya berada di mana- 
mana, segala sesuatu tidaklah lepas dari ilmu-Nya .” 82 

Diriwayatkan dari Yahya bin Yahya At Taimi, Ja’far bin Abdillah, 
dan sekelompok ulama lainnya, mereka berkata, 

(J-P 0'*^ ^ JUC" U b JtaS AJU (Jl 

79 QS. Thaha: 5. 

80 Lihat Al 'Uluw lil Aliyyil Ghofar, Adz Dzahabi, hlm. 135-136, Maktab 
Adhwaus Salaf, Riyadh, cetakan pertama, 1995. 

81 Imam Malik hidup pada tahun 93-179 H. 

82 Lihat Al ‘Uluw lil Aliyyil Ghoffar, hlm .138. 


83 


Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 



Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 


AjJ \s>-yS C-ojj Li JIS I ^jlS I 

f 

^p- {J, p/i)l 3 >lj 3/01 ‘CJlLfl 

< LLo jJI/L*' 9 j^p c_g«^)I dULo 

£. f’ t' 

y olj "Vlh? U^J ul c3l>-l AP-b AJLc- (JIj^Jlj Aj 

Aj 

“Suatu saat ada yang mendatangi Imam Malik, ia berkata: “Wahai 
Abu Abdillah (Imam Malik), Allah Ta’ala berfirman, 


^j£M J,yA\ JP -p £$I 

“Allah menetap tinggi di atas Arsy.” 83 Lalu bagaimana Allah 
ber -istiwa’ (menetap tinggi)?” Dikatakan, “Aku tidak pernah 
melihat Imam Malik melakukan sesuatu (artinya beliau marah) 
sebagaimana yang ditemui pada orang tersebut. Urat beliau pun 
naik dan orang-orangpun terdiam.” Kecemasan beliau pun pudar, 
lalu beliau berkata, 


f^rlj 4 j OUjyij J0 ’Jp i\0V 3 J0 } ji J0\ 

& s f o f' } 't ^ @ } 

ij °pZ <ji ^3L>-I (3 j j 4£-Jb 4JLC- 


“Hakikat dari istiwa tidak mungkin digambarkan, tetapi istiwa 
Allah diketahui maknanya. Beriman terhadap sifat istiwa ’ adalah 
suatu kewajiban. Bertanya mengenai (hakikat) istiwa’ adalah 
bid’ah. Aku khawatir engkau termasuk orang sesat.” Kemudian 


83 QS. Thaha: 5. 


84 



orang tersebut diperintahkan untuk keluar (alias diusir dari 
majelis beliau ). 84 

Inilah perkataan yang shahih dari Imam Malik. Perkataan beliau 
sama dengan Robi’ah yang pernah kami sebutkan. Itulah keya¬ 
kinan Ahlus Sunnah. 

Imam Asy Syafi’i 85 yang menjadi 
rujukan mayoritas kaum muslimin 
di Indonesia dalam masalah fiqih 
meyakini Allah berada di atas langit 

Syaikhul Islam berkata bahwa telah mengabarkan kepada kami 
Abu Ya’la Al-Kholil bin Abdullah Al-Hafizh, beliau berkata 
bahwa telah memberitahukan kepada kami Abui Qosim bin Al- 
qomah Al-Abhariy, beliau berkata bahwa Abdurrahman bin Abi 
Hatim Ar-Roziyah telah memberitahukan pada kami, dari Abu 
Syu’aib dan Abu Tsaur, dari Abu Abdillah Muhammad bin Idris 
Asy Syafi’i (yang terkenal dengan Imam Syafi’i), beliau berkata, 

i_jU^I IfJlp LoU^I eT-ojjj bl JjJI 41*JI JjaJI 
VI <JIV ul jl^VI JAJUj ub^ Ji« ^i)l 

i . i M 

^ A^l olj ^ A^l IjL*^ <jlj A^l 

$.L i <lS Lo jJ I (^1 (Jjb <0il (jlj 'slS AaJU»- 

84 Lihat Al 'Uluw lil Aliyyil Ghofar, hlm. 378. 

85 Imam Asy Syafi’i hidup pada tahun 150-204 H. 


85 


Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 



Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 


“Perkataan dalam As-Sunnah yang aku dan pengikutku serta 
pakar hadits meyakininya, yang aku pandang dan mengambil dari 
mereka, seperti Sufyan, Malik dan selainnya: “Kami mengakui 
bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar 
kecuali Allah. Kami pun mengakui bahwa Muhammad adalah 
utusan Allah.” Lalu Imam Asy-Syafi’i mengatakan, “Sesungguhnya 
Allah berada di atas ‘Arsy-Nya yang berada di atas langit-Nya, 
tetapi walaupun begitu Allah pun dekat dengan makhluk-Nya 
sesuai yang Dia kehendaki. Allah Taala turun ke langit dunia 
sesuai dengan kehendak-Nya.” Kemudian beliau rahimahullah 
menyebutkan beberapa keyakinan ( i’tiqod ) lainnya . 86 

Syaikhul Islam IbnuTaimiyyah rahimahullah mengutip perkataan 
Imam Asy-Syafi’i ketika beliau membahas sifat ‘uluw dan istiwa’, 


4uIj^“ (3 Jp- jSCj 43*1 L>- : 

->LJI iJlft (3 4 JI 3 ^ ^ '5^^ c -r 


4^i 


“Imam Asy-Syafi’i berkata, ‘Kekhalifahan Abu Bakar adalah benar, 
yang Allah tetapkan di atas langit dan Allah satukan hati kaum 
muslimin atas (kekhalifahannya). Seandainya perkataan Imam 
Asy-Syafi’i dalam masalah ini (yaitu sifat ‘uluw dan istiwa’) 
dikumpulkan, tentu sudah mencukupi .” 87 

Demikian pula, Imam Asy-Syafi’i menyebutkan hadits Mu’awiyah 
bin Hakam As-Sulami tentang pertanyaan Rasulullah kepada 

86 Lihat Itsbatu Shifatul 'Uluw, hlm. 123-124. Disebutkan pula dalam Al 
'Uluw lil'Aliyyil Ghofar, hlm.165. 

87 Majmu’Fatawa, 5/139. 


86 



seorang budak wanita sebagai dalil dalam salah satu bab kitab 
Al-Umm ketika membahas memerdekakan budak . 88 Hal ini 
menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi’i meyakini kandungan 
hadits tersebut berupa penetapan sifat ‘uluw bagi Allah Ta’ala. 

Hal ini ditegaskan oleh Syaikhul Islam Abu Ismail Ash-Shabuni 
rahimahullah, salah seorang ulama madzhab Syafi’i. Beliau berkata, 

“Imam Asy-Syafi’i hanyalah berhujjah dengan hadits ini terhadap 
orang-orang yang tidak sependapat dengannya yang (mereka) 
menyatakan bolehnya memerdekakan budak yang kafir. Hal ini 

karena keyakinan beliau bahwa Allah di atas makhluk-Nya, di 
atas tujuh langit, di atas Arsy-Nya, sebagaimana yang diyakini 
oleh kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jama’ah, baik yang 
dahulu maupun yang belakangan. Beliau (Imam Asy-Syafi’i) 
tidaklah meriwayatkan suatu berita (hadits) yang shahih kemudian 
beliau tidak berpendapat dengannya .” 89 

Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang juga ulama bermadzhab 
Syafi’i berkata dalam kitab Al-Asma’ wa Shifat, ’Atsar dari para 
salaf yang seperti ini (yaitu bahwa Allah bzr-istiwa’ dli atas Ar¬ 
sy-Nya) sangatlah banyak. Madzhab Asy-Syafi’i menunjukkan 
bahwa (beliau) berada di atas jalan ini... ” 90 

Setelah menyebutkan berbagai dalil yang menunjukkan akidah 
Imam Asy-Syafi’i dalam masalah ini, Dr. Muhammad bin Abdul 
Wahhab Al-Aqil mengatakan, ”Ini adalah sebagian dalil yang 


88 Al-Umm, karya Imam Asy-Syafi’i, 5/298, (Maktabah Asy-Syamilah). 

89 Aqidatus Salaf Ashaabul Hadits. 

90 Al-Asma' wa Shifat, hlm. 517. Dikutip dari ManhajAl-Imam Asy-Syafi’i 
fi Itsbaatil Aqidah, karya Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil, 
hlm. 355, Dar Adhwa-us Salaf, cetakan kedua, th. 1425 H. 


87 


Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 



Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 


menunjukkan keyakinan Asy-Syafi’i rahimahullah. Sesung¬ 
guhnya beliau beriman dengan seluruh sifat yang Allah sifatkan 
bagi diri-Nya dan dengan sifat yang dijelaskan oleh Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam, berdasarkan madzhab salaf. Dalil- 
dalil ini menunjukkan keimanan Asy-Syafi’i dalam sifat-sifat 
berikut ini: (1 ) Al-uluw; (2) Al-istiwa ’ sesuai dengan manhaj 
salaf, semoga Allah merahmati mereka semuanya.” 91 


Imam Alrniad bin I lambai 92 meyakini 
Allah bukan di mana mana, tetapi di 
atas Arsy Xya 

Adz-Dzahabiy rahimahullah mengatakan, “Pembahasan dari Imam 
Ahmad mengenai ketinggian Allah di atas seluruh makhluk-Nya 
amatlah banyak. Karena beliaulah pembela sunnah, sabar meng¬ 
hadapi cobaan, semoga beliau disaksikan sebagai ahli surga. Imam 
Ahmad mengatakan kafirnya orang yang mengatakan Al-Qur’an 
itu makhluk, sebagaimana telah mutawatir dari beliau mengenai 
hal ini. Beliau pun menetapkan adanya sifat ruyah (Allah itu 
akan dilihat di akhirat kelak) dan sifat al-ulu'iv (ketinggian di 
atas seluruh makhluk-Nya ).” 93 

Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, 






91 ManhajAl-Imam Asy-Syafi’ifiItsbaatil Aqidah, hlm. 356. 

92 Imam Ahmad bin Hambal hidup pada tahun 164-241 H. 

93 Al ‘Uluw lil Aliyyil Ghofar, hlm. 176. Lihat pula Mukhtashor Al ‘Uluw, 

hlm. 189. 


88 



Lvu 4*Ap 03 L^CwJ lj I jilp 4 »Ap J U jj 

£v*j 4 j2^? 'V J^>- I ^Js' Lu j ^-^x 3 I ^L*j j-^AJ I ^lp 

£• 

“Apa makna firman Allah, 

'H& U 'J} j*j 

“Dflw Allah bersama kamu di mana saja kamu berada.” 9A 


' j j* t >5 DjSki ^ 

“ Tiadapembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah 
keempatnya. ” 9S 

"Imam Ahmad menjawab:" Yang dimaksud dengan kebersamaan 
tersebut adalah ilmu Allah. Allah mengetahui yang ghoib dan 
yang tampak. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang tampak 
dan yang tersembunyi. Namun, Rabb kita tetap menetap tinggi 
di atas Arsy, tanpa dibatasi dengan ruang, tanpa dibatasi dengan 
bentuk. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. .” 

Diriwayatkan dari Yusuf bin Musa Al-Ghadadiy, beliau berkata, 

_ i l f- 

I #-^wJ 13 j* jy Ap 

^Jp (+Ju (JIS (j^- 4 J^i aApj AaLA £jA ^Jp 



94 QS. Al-Hadiid: 4 

95 QS. Al-Mujadilah: 7 


89 


Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 



Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 


"Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanyakan, “Apakah Allah 
‘Azza wa Jalla berada di atas langit ketujuh, di atas Arsy-Nya, ter¬ 
pisah dari makhluk-Nya, sedangkan kemampuan dan ilmu-Nya 
di setiap tempat (di mana-mana)?”Imam Ahmad pun menjawab, 

“Betul sekali. Allah berada di atas Arsy-Nya, setiap tempat 
tidaklah lepas dari ilmu-Nya.” 96 

Abu Bakr Al-Atsrom mengatakan bahwa Muhammad bin Ib¬ 
rahim Al-Qoisi mengabarkan padanya, ia berkata bahwa Imam 
Ahmad bin Hambal menceritakan dari Ibnul Mubarok ketika 
ada yang bertanya padanya, 

(J3 jJU uti" 

“Bagaimana kami bisa mengetahui Rabb kami?” Ibnul Mubarok 
menjawab, 


“Allah di atas langit yang tujuh, di atas Arsy-Nya.” Imam Ahmad 
lantas mengatakan, 


“Begitu juga keyakinan kami .” 97 


96 


90 


97 


Lihat Itsbat Sifatil ‘Uluw, hlm. 116. 
Lihat Itsbat Sifatil ‘Uluw, hlm. 118. 



Tidak perlu disangsikan dan 
diragukan lagi 

Itulah perkataan empat Imam Madzhab yang jelas-jelas per¬ 
kataan mereka meyakini bahwa Allah berada di atas langit, di 
atas seluruh makhluk-Nya. Bahkan sebenarnya ini adalah ijmak 
yaitu kesepakatan atau konsensus seluruh ulama Ahlus Sunnah. 
Lantas mengapa akidah ini perlu diragukan oleh orang yang 
jauh dari kebenaran? 

Inilah bukti ijmak ulama yang dibawakan oleh Ishaq bin Rohuwyah. 

^Lw*aJ! UjJL?* bLil jjl J15 

* * 

J15 J15 ijta ijli jjJ hjjb» (JjjjLju]! 

\ 

J15 ^ JUH 

(J J 'f [Sy ^' jAjJ' <JaI 

AjijLJ I 

“Abu Bakr Al-Khollal mengatakan, telah mengabarkan kepada 
kami Al-Maruzi. Beliau katakan, telah mengabarkan pada kami 
Muhammad bin Shobah An-Naisaburi. Beliau katakan, telah 
mengabarkan pada kami Abu Daud Al-Khofaf Sulaiman bin 
Daud. Beliau katakan, Ishaq bin Rohuwyah berkata, “Allah 
Ta’ala berfirman, 


{ £yJL,\ ^ 


91 


Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 


Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 


“Allah menetap tinggi di atas ‘Arsy .” 98 Para ulama sepakat (berij- 
mak) bahwa Allah berada di atas Arsy dan ber -istiwa’ (menetap 
tinggi) di atas-Nya. Namun, Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu yang terjadi di bawah-Nya, sampai di bawah lapis bumi 
yang ketujuh . 99 

Adz-Dzahabi rahimahullah ketika membawakan perkataan Ishaq 
di atas, beliau rahimahullah mengatakan, 

l£" 2jLJkl oJL& pLVI 1 JLto (jl 

<djL 

“Dengarkanlah perkataan imam yang satu ini. Lihatlah bagaimana 
beliau menukil adanya ijmak (kesepakatan ulama) mengenai 
masalah ini. Sebagaimana pula ijmak ini dinukil oleh Qutaibah 
di masanya .” 100 

Sanggahan atas syubhat dengan 
mengutip perkataan Imam Malik 

Kami sedikit mengutip salah satu ucapan seseorang yang menolak 
akidah Allah di atas langit, yang dikatakan ketika menerangkan 
ucapan Imam Malik di atas. Orang yang menolak itu mengatakan, 


98 QS. Thaha: 5. 

99 Lihat Al 'Uluw lil Aliyyil Ghofar, hlm. 179. Lihat Mukhtashor Al 'U/uw, 

hlm. 194. 

100 Ibid. 


92 



‘Ibnu Lubban dalam menafsirkan ucapan Imam Maliki di atas 
mengatakan, seperti disebutkan dalam Ithaf as Sddah alMuttaqin, 
2 / 82 : 


\ 

La (^Lo (^L*j A^l djLt*2 ^ AjLob oLt*2 ^ja 

" l 

iS ^ J 3^~ a l^** 1 *^ l_j • djjs t ^ L*j a^! ^p AjLo ^ 

aj jp*}U! A>-y)! uLc'VIj c aAU! Jj&I julp ^«i.! ^jJLjlo aII 

APJb AlP JljpJlj t AA^o j Ajib uLc^l (j-a Aj^/ i (Jbd 

Jp*}U! oLl*jC JydLp !yj&"Ajb>?*aJ! OiU- (_£I J 
^-Usjb Ja^L |l ,j^ *L>- Lab c AJLp ,J!jp*JJ ^<b aAUI 

f 

a) bpw 1^3 t di! 3 ^p LwO 4j ^ 1 d‘i^! 4j*.L^ ^ 33^ 33^ a! 

. 3 l^i I ^p LJI ^J*p a& Lu^dV Lu^« 


“Kaif tidak masuk akal, sebab ia termasuk sifat makhluk. Dan 
setiap sifat makhluk maka jika ditetapkan menjadi sifat Allah 
Ta 'ala pasti menyalahi apa yang wajib bagi-Nya berdasarkan 
hukum akal sehat, maka ia harus dipastikan untuk ditiadaakan 
dari Allah Ta’ala. Ucapan beliau, “Afiwd’ tidak majhul” yaitu ia 
telah diketahui oleh ahli bahasa apa maknanya. Beriman sesuai 
dengan makna yang layak bagi Allah adalah wajib hukumnya, 
sebab ia termasuk beriman kepada Allah dan kitab-kitab-Nya. 
Dan “bertanya tentangnya adalah bid’ah” yaitu sesuatu yang dahulu 
tidak pernah muncul, sebab di masa sahabat, mereka sudah me¬ 
ngetahui maknanya yang layak sesuai dengan pemaknaan bahasa. 


93 


Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 



Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 


Karenanya mereka tidak butuh untuk menanyakannya. Dan ketika 
datang orang yang tidak menguasai penggunaan bahasa mereka 
dan tidak memiliki cahaya seperti cahaya para sahabat yang akan 
membimbing mereka untuk mengenali sifat-sifat Tuhan mereka, 
muncullah pertanyaan tentangnya. Dan pertanyaan itu menjadi 
sebab kekaburan atas manusia dan penyimpangan mereka dari 
yang apa yang dimaksud.” 

Diriwayatkan juga bahwa Imam Malik berkata: 

C C ^ f' Ij2j C S. . ^^ L ^ ^ ^ p w I 



“Ar Rahman di atas Arys ber-istiwa’ sebagaimana Dia meny¬ 


ifati Diri-Nya. Dan tidak boleh dikatakan: Bagaimana? Dan 
bagaimana itu terangkat dari-Nya... “ (Lebih lanjut baca: Ilhdf 
as Sddah,2/S2, Daf’u Syubah atTasybih; Ibnu al Jawzi: 71-72). 

Pernyataan di atas benar-benar tamparan keras ke atas wajah-wajah 
kaum Mujassimah!” 101 

Tanggapan: 

Perkataan Imam Malik itu benar adanya. Begitu pula penjelasan 
dari Ibnu Lubban itu benar. Kaifiyah (hakikat sifat Allah) tidak 
dapat dijangkau oleh akal manusia (ghoiru ma’qul). Hakikat dzat 
dan sifat Allah tidak mungkin bisa dibayangkan, digambarkan, 
atau diimajinasikan oleh akal manusia. Setiap gambaran atau 


101 http://abusalafy.wordpress.com/2008/Q5/19/kaum-wahhabiyah-mujas- 

simah-memalsu-atas-nama-salaf-2/ (diakses tanggal 23 Maret 2014). 


94 





imajinasi yang muncul dalam benak manusia, maka Allah tidak 
sama dan tidak semisal dengan hasil imajinasi itu. 

Seseorang mungkin dapat menggambarkan sesuatu dengan benar 
jika: (1) pernah melihat langsung sesuatu tersebut; (2) pernah 
melihat sesuatu yang semisal dengan sesuatu tersebut; atau 
kemungkinan terakhir (3) pernah melihat sesuatu yang dapat 
diqiyaskan (dianalogikan) dengan sesuatu tersebut. Ketiga hal 
ini mustahil bagi Allah karena kita tidak pernah melihat Allah 
secara langsung di dunia ini, tidak pula ada yang semisal de¬ 
ngan Allah, dan tidak ada sesuatu yang bisa disamakan dengan 
Allah. Apa yang bisa kita lihat atau bisa kita dengar di dunia 
ini untuk membantu menggambarkan bagaimana hakikat sifat 
Allah tidak lain adalah makhluk, sehingga hasil imajinasi kita 
pun sama dengan makhluk tersebut, sedangkan Allah tidaklah 
sama dengan makhluk. Oleh karena itu, hasil imajinasi tersebut 
harus ditiadakan dari Allah Ta’ala. w2 

Demikianlah kurang lebih maksud perkataan Ibnu Lubban di 
atas, yang tampaknya tidak bisa dipahami oleh mereka yang 
mengutip perkataan Ibnu Lubban tersebut. 

Sehingga, maksud perkataan Imam Malik dan Ibnu Lubban 
adalah bahwa makna istiwa itu sudah diketahui, sedangkan 
bagaimana dan hakikat Allah itu ber-istiwa’ itu tidak diketahui 
karena memang kita tidak diberitahu tentang hal tersebut dan 
karena memang kita tidak memiliki kemampuan untuk mem¬ 
bayangkan hakikat sifat tersebut. Kami khawatir bahwa mereka 
sendiri yang sebenarnya tidak memahami maksud Imam Malik 

102 Lihat penjelasan ini di SyarhAqidah Thahawiyyah, karya Syaikh Shalih bin 
Abdul Aziz Alu Syaikh, 1/278-279, Darul Mawaddah, cetakan pertama, 
1431 H. 


95 


Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 




Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 


dan Ibnu Lubban. Perkataan Imam Malik dan Ibnu Lubban yang 
dia kutip adalah bantahan untuk pemahaman mereka sendiri, 
bukan bantahan untuk akidah Ahlus Sunnah. 

Tuduhan keji terhadap akidah Ahlus 
Sunnah 

Dalam tulisan lain, kita dapati tuduhan yang sangat keji terhadap 
akidah Ahlus Sunnah. Berikut kutipannya, 

“Itulah yang benar-benar terjadi! Mazhab Wahhabi/Salafy “ngotot” 
menyebarkan dan meyakinkan kaum Muslimin bahwa Allah itu 
berbentuk... bersemayam, duduk di atas Arsy-Nya yang dipikul 
oleh delapan kambing hutan atau dipikul empat malaikat yang 
rupa dan bentuk mereka beragam, ada yang menyerupai seekor 
singa dan yang lainnya menyerupai bentuk binatang lain... dan 
lain sebagainya dari akidah ketuhanan yang menggambarkan 
Allah itu berbentuk dan menyandang sifat-sifat makhluk-Nya.” 103 

Tanggapan: 

Siapa yang mengatakan bahwa sifat Allah itu dapat digambarkan 
bentuknya? Mana buktinya? Terhadap tuduhan, “Allah duduk di 
atas Arsy-Nya yang dipikul oleh delapan kambing hutan atau 
dipikul empat malaikat yang rupa dan bentuk mereka beragam, 
ada yang menyerupai seekor singa dan yang lainnya menyerupai 
bentuk binatang lain”, maka kami menjawab, “Mana buktinya 


http://abusalafy.wordpress.com/20Q8/12/27/allah-nya-kaum-wahhabi- 

yah-bersemayam-di-atas-arsy-dan-arsy-nya-di-atas-punggung-delapan- 

kambing-hutan/ (diakses tanggal 23 Maret 2014). 


96 


103 






bahwa Ahlus Sunnah pernah menyatakan demikian? Dalam kitab 
mana? Ini sungguh tuduhan dan klaim dusta yang mengada-ada.” 

Semoga beliau bisa membedakan menetapkan sifat Allah dan 
menyebutkan bagaimana hakikat sifat tersebut. Coba renungkan 
dengan baik-baik perkataan Ishaq bin Rohuwyah yang pernah 
kami bawakan di bab pertama buku ini. 

Beliau rahimahullah mengatakan, “Yang disebut tasybih (menye¬ 
rupakan Allah dengan makhluk), jika kita mengatakan, 'Tangan 
Allah sama dengan tanganku ataupendengaran-Nya sama dengan 
pendengaranku .’ Inilah yang disebut tasybih. Namun, jika kita 
mengatakan sebagaimana yang Allah katakan yaitu mengatakan 
bahwa Allah memiliki tangan, pendengaran dan penglihatan; 
dan kita tidak menyebutkan, ‘Bagaimana hakikat tangan Allah, 
dan sehagainya? dan tidak pula kita katakan, ‘Sifat Allah itu 
sama dengan sifat kita (yaitu tangan Allah sama dengan tangan 
kita)'\ seperti ini tidaklah disebut tasybih. Karena ingatlah Allah 
Ta’ala berfirman, 



“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang 
Maha Mendengar dan Melihat (QS. Asy-Syuara: ll). 104 

Jadi ingatlah bahwa menyatakan Allah ber -istiwa’ (menetap 
tinggi) di atas ‘Arsy, di atas langit ketujuh bukan berarti kita 
menyerupakan Allah dengan makhluk. Namun, kita yakini si¬ 
fat Allah itu jauh berbeda dengan makhluk-Nya, karena itulah 
perbedaan Allah yang memiliki sifat kemuliaan dan makhluk 


104 Lihat Mukhtashor Al ‘U/uw, hlm. 67. 


97 


Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 



Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 


yang selalu dipenuhi kehinaan. Itulah memang karakter busuk 
dari Jahmiyyah, asal menuduh yang bukan-bukan. Bagi setiap 
orang yang menetapkan sifat Allah, maka dituduhlah sebagai 
pengikut Mujassimah. Jauh-jauh hari, Ahmad bin Abdul Halim 
Al-Haroni telah mengisyaratkan, 


£jA ( J$" Ol/LyaJ! Sltfj ^jA 

'V I I P yA ^ 

y\ dJJS jS'i l£"JL^Ij (jtiliJIj dUlif 

o^\pj 4jo^)l 


“Mu’tazilah, Jahmiyyah, dan semacamnya yang menolak sifat 
Allah, mereka menyebut setiap orang yang menetapkan sifat bagi 
Allah sebagai mujassimah atau musyabbihah. Bahkan di antara 
mereka menyebut para Imam besar yang telah masyhur (seperti 
Imam Malik, Imam Asy Syafi’i, Imam Ahmad, dan pengikut setia 
mereka) sebagai mujassimah atau musyabbihah (yang menyeru¬ 
pakan Allah dengan makhluk). Sebagaimana hal ini disebutkan 
oleh Abu Hatim penulis kitab Az-Zinah dan ulama lainnya.” 105 

Itulah tuduhan Jahmiyyah. Kami tutup tulisan berikut ini de¬ 
ngan menyampaikan perkataan Abu Nu’aim Al Ash-bahani. 
ulis kitab Al-Hilyah. Beliau rahimahullah berkata, “Metode kami 
(dalam menetapkan sifat Allah) adalah jalan hidup orang yang 
mengikuti Al-Kitab, As-Sunnah, dan ijmak (konsensus para 
ulama). Di antara i’tigod (keyakinan) yang dipegang oleh mereka 


Minhajus Sunnah Nabawiyah fii Naqdi Kalamisy Syi’ah wal Qodariyah, 
Ahmad bin Abdul Halim Al Haroni, 2/44, Muassasah Qurthubah, ce¬ 
takan pertama, tahun 1406 H. 


98 


105 



(para ulama) bahwasanya hadits-hadits yang shahih dari Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam menetapkan Allah berada di atas 
Arsy dan mereka meyakini bahwa Allah ber-istiwa’ (menetap 
tinggi) di atas Arsy-Nya. Mereka menetapkan hal ini tanpa 
melakukan takyif (menyatakan hakikat sifat tersebut), tanpa 
tamtsil (memisalkannya dengan makhluk), dan tanpa tasybih 
(menyerupakannya dengan makhluk). Allah sendiri terpisah 
dari makhluk dan makhluk pun terpisah dari Allah. Allah 
tidak mungkin menyatu dan bercampur dengan makhluk-Nya. 
Allah menetap tinggi di atas Arsy-Nya di langit sana dan bukan 
menetap di bumi ini bersama makhluk-Nya.” 106 

Lihatlah bagaimana para ulama Ahlus Sunnah menetapkan sifat 
istiwa’tanpa takyif, tasybih, ataupun tamtsil. Akan tetapi, orang- 
orang yang terpengaruh dengan akidah Jahmiyyah dan Mu’tzailah 
menuduh bahwa Ahlus Sunnah menggambarkan bahwa Allah 
duduk di atas Arsy dan menyandang sifat-sifat makhluk. Seh¬ 
ingga menurut logika mereka tersebut, sifat ketinggian di atas 
Arsy tidak boleh diterima dan harus ditolak. Padahal, kalau 
mau jujur, mereka sendiri yang melakukan tasybih dengan 
imajinasinya sendiri. 

Sebagaimana yang telah kami jelaskan, sebelum menolak sifat 
Allah istiwa’, golongan mu’aththilah secara umum menggambarkan 
dalam benaknya bahwa penetapan sifat istiwa itu konsekuen¬ 
sinya adalah Allah berbentuk (sebagaimana bentuk atau jisim 
makhluk), duduk (menempel) di atas Arsy layaknya raja duduk 
di atas singgasana, Allah membutuhkan Arsy, dan Allah dili¬ 
puti tempat sehingga menyandang sifat-sifat makhluk. Karena 

106 Dinukil dari Majmu Al Fatawa, Ahmad bin Abdul Halim Al Haroni, 
5/60, Darul Wafa’, cetakan ketiga, 1426 H. 


99 


Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 



Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 


tasybih itulah kemudian orang-orang yang terpengaruh dengan 
akidah Jahmiyyah melakukan ta’thil\ yaitu dengan menolak sifat 
istiwa’. Kemudian menuduh Ahlus Sunnah (yang menetapkan 
sifat istiwa) bahwa Ahlus Sunnah melakukan tasybih. Padahal, 
mereka sendiri yang melakukan tasybih sebelum melakukan 
ta’thil terhadap sifat istiwa’. Maka, renungkanlah hal ini. 

Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hajidzhaullah men¬ 
gatakan, 


:<L«oLJI SjLUJI 


$ ^ i y 'Z 

La «Uil 0 >Lt *2 Iji) ^JL! ^ aJia^il 

S ^ f’ + 55 f’ } Jj 

f L’ i I l j 1 o , 11 L: 1 | L a-dj 

jdJi J JU&liLa LJ Usj Sn oLLaJI 

JAJLa IjjS *U3 lj*ij La (j l&d cJ-JajCJI *Js>b£-l jy*sZi\ 

# i f 

ij joLajjjtlL 1^*0 ojilij jjlxj <cLl u^j ul ij 

.0>Lt*aJI 4»Jb>- Oli 

“Faedah yang keenam: setiap mu’aththilah dan musyabbihah, 
mereka mengumpulkan antara tamtsil dan ta’thil. Mu’aththilah 
adalah mereka yang menolak sifat-sifat Allah dan tidak mene¬ 
tapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan yang layak bagi Allah 
Ta’ala. Kerancuan berpikir mereka adalah bahwa menetapkan 
sifat, maka berkonsekuensi tasybih. Karena mereka tidaklah 
menggambarkan (mengimajinasikan) sifat-sifat tersebut kecuali 


100 




sesuai (sama) dengan apa yang bisa dilihat pada diri makhluk. 

Maka imajinasi mereka yang salah itu membawa mereka menuju 
ta’thil. Apa yang terjadi dalam diri mereka (yaitu ta’thil) adalah 
lebih buruk dari apa yang mereka lari darinya (yaitu tasybih). 
Karena hasil akhirnya adalah menyamakan Allah dengan sesuatu 
yang tidak ada. Karena tidak bisa digambarkan adanya suatu dzat 
tetapi tidak memiliki sifat.” 107 

Dalam bab selanjutnya, kami akan menyebutkan perkataan ulama 
Ahlus Sunnah yang menyanggah keyakinan sebagian orang yang 
terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyyah yang menyatakan 
“Allah itu ada tanpa tempat.” 


107 


Syarh Muqoddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qirwani, karya Syaikh Abdul 
Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hlm. 28, Daarul Fadhilah, cetakan pertama 


th. 1423 H. 


101 


Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 



Empat Imam Madzhab Bersepakat Bahwa Allah Berada di Atas Langit 


102 


Siapa yang Tidak 
Meyakini Allah Di 
Atas Langit, Dialah 
Pengikut Jahmiyyah 
Tanpa Disadari 


Perlu diketahui bahwa syubhat atau berbagai kerancuan yang 
dihembuskan sebagian orang yang menyatakan kebenciannya 
pada dakwah Ahlus Sunnah sebenarnya hanyalah warisan dari 
pemahaman Jahmiyyah, akar dari pemahaman mereka. Para 
ulama secara tegas mewanti-wanti pemikiran sesat tersebut. 
Sampai-sampai Adz-Dzahabi Asy-Syafi’i dalam kitabnya Al- 
‘Uluw liVAliyyil Ghoffar membawakan berbagai perkataan ulama 
masa silam yang jelas-jelas menyatakan bahayanya pemikiran 
Jahmiyyah. Itulah yang akan kami kutip dalam bab ini dan 
bab-bab selanjutnya. Adz-Dzahabi Asy-Syafi’i menyebutkan 
perkataan ulama besar tersebut untuk membantah perkataan 
Jahmiyyah dan orang-orang yang mengikutinya, di mana mereka 
tidak meyakini Allah di atas langit, dan tidak meyakini Allah 
menetap tinggi di atas Arsy-Nya. 

Juga mungkin masih banyak di antara kita yang ragu dengan 
kurang jelas dalam memahami ayat-ayat yang menyatakan bahwa 
Allah itu bersama dengan kita atau Allah itu dekat. Semuanya 


103 


Siapa yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Pengikut Jahmiyyah Tanpa Disadari 



Siapa yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Pengikut Jahmiyyah Tanpa Disadari 


terjawab pula dalam penjelesan ulama-ulama besar berikut ini. 
Hanya Allah yang beri taufik kepada AlHaq (kebenaran). 


Al Auza’i Abu Amr Abdurrahman 
bin Amr 108 , seorang alim di negeri 
Syam di masanyaberbicaramengenai 
keyakinannya 


^ ' f’ 

J i I 1 (3^ ^^ yi I J 

^ - ‘i-^l 1 P y I ^ 1 I yj^ 

4jil ul Jyl UjajIiJIj Jyj cLocf" JIS 

( j^a «CLwJI 4j Oijj Lc yyaJjj 4»A^P Jy9 Jj>-jJP 


Abu Abdillah Al Hakim mengatakan, Muhammad bin Ali Al 
Jauhari telah mengabarkan kepadaku di Baghdad. Ia mengatakan, 
Ibrahim bin Al Haitsam Al-Baladi telah menceritakan pada 
kami. Ia mengatakan, Muhammad bin Katsir Al-Missisiy telah 
menceritakan pada kami. Ia berkata, aku mendengar Al-Auza’i 
mengatakan, “Kami dan para tabi'in mengatakan bahwa Allah 
‘Azza wa Jalla berada di atas Arsy-Nya. Kami beriman terhadap 
sifat-Nya yang ditunjukkan oleh As-Sunnah.” 109 


108 A Auza’i hidup sebelum tahun 157 H. 

109 Dikeluarkan oleh A Baihaqi dalam kitab Al Asma’ wa Ash Shifat. Lihat 
Al ‘Uluw lil Aliyyil Ghoffar, 136. Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Al 
AqidahAlHamawiyah menyatakan bahwa sanadnya shahih, sebagaimana 
pula hal ini diikuti oleh muridnya (Ibnul Qayyim) dalam Al Juyusy Al 
Islamiyyah. 


104 




JU; <Jj5 jp JlL*, JIS jJA.\ ^U5JI jUs-J 

•♦ ♦♦ * 

A^w.a.) iwAv^j ^a (J 15 ^pD^x! I [S>^p-^ ^ j** 

Diriwayatkan dari Abu Ishaq Ats Tsa’labi, seorang pakar tafsir, ia 
berkata, “Al-Auza’i pernah ditanya mengenai firman Allah Ta’ala, 

“Kemudian Allah menetap tinggi di atas Arsy-Nya . Al-Auza’iy 
mengatakan, “Allah berada di atas Arsy-Nya sebagaimana yang 
Dia sifati bagi Diri-Nya.” 110 

Muqothil bin Hayyan * 111 , seorang 
alim di negeri Khurasan dan 
sezaman dengan Al Auza’i meyakini 
keberadaan Allah di atas 

* . * i 

,jP <Uj| rf- 4 J 4»L*J! i_A zS J ^ Jl^-I ^ \ JLP 

j Jjl2* ^ J, <^P ^ 

4^p ( Jp Jli jA *^l dr 4 U (JUj 

‘uU-j 

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hambal dalam kitab 
As-Sunnah, dari ayahnya (Imam Ahmad), dari Nuh bin Maimun, 

110 Lihat Al ‘Uluw lirAliyyil Ghoffar, 137. 

111 Muqotil bin Hayyan semasa dengan Imam Al Auza’i, beliau hidup 
sebelum tahun 150 H. 


105 


Siapa yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Pengikut Jahmiyyah Tanpa Disadari 



Siapa yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Pengikut Jahmiyyah Tanpa Disadari 


dari Bukair bin Ma’ruf, dari Muqotil bin Hayyan. Ketika Muqotil 
membicarakan ayat, 



j j* {j* 






“Tiadapembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah 
keempatnya (QS. Al-Mujadilah: 7), beliau mengatakan, “Allah 
tetap berada di atas Arsy-Nya, sedangkan ilmu-Nya yang se¬ 
nantiasa bersama makhluk-Nya.” 112 


J15 Ji^J! 

juo j+% t J, J' J5 JJH J U: 

* J 1 e/ i>* vy' t3j9 J 

pl«j A<L |Ju& JjjS jAj 4j j3 

*}& (J^jJ iJli ulJL/ U 

Diriwayatkan dari A-Baihaqi dengan sanad darinya, dari Mu- 
qotil bin Hayyan. Ia berkata, “Allah-lah yang lebih memahami 
firman-Nya: 




'i\j jp\ J 


112 Lihat-/ 'Uluw lil'AliyyilGhoffar ; 137. Syaikh A Albani mengatakan bahwa 
riwayat ini hasan. Perkataan ini dikatakan dalam kitab As Sunnah (hlm. 
71), dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Masa-il (hlm. 263) dari Imam 
Ahmad. Juga diriwayatkan dari A Lalika-i (2/92/1), A Baihaqi (hlm. 
430-431). Dari riwayatnya tersebut, juga dikatakan dari Adh Dhohak. 
Riwayat ini juga adalah riwayat A Ajuri (hlm. 289). Lihat Mukhtashor 
Al ‘Uluw, hlm. 138. 


106 



Allah adalah AlAwwal dan Al Akhir ..(QS. Al-Hadiid: 3). Mak¬ 
na Al-Awwalu adalah sebelum segala sesuatu. Al-Akhir adalah 
setelah segala sesuatu .Azh-Zhahir adalah di atas segala sesuatu. 
Al-Bathin adalah lebih dekat dari segala sesuatu. Kedekatan Al¬ 
lah adalah dengan ilmu-Nya. Sedangkan Allah sendiri berada 
di atas Arsy-Nya.” 

Adz-Dzahabi Asy-Syafi’i mengatakan, “Muqotil adalah ulama 
yang tsiqoh dan dia adalah imam besar yang semasa dengan Al- 
Auza’i. Ia bukanlah putra Sulaiman yang dituduh sebagai ahli 
bid’ah dan tidaklah tsiqqah.” 113 


Sufyan Ats Tsauri 114 , ulamabesar di 
masanya 


* * ♦ 

Lwj (_J U) Li I I I OI yS' 

4-Ac- (J la ^5"^ ^ u IA**» 


Diriwayatkan lebih dari satu orang dari Mi’dan, yang Ibnul 
Mubarak yang merupakan salah satu abdal juga mengatakan hal 
ini. Ia mengatakan bahwa ia bertanya pada Sufyan Ats-Tsauri 
mengenai firman Allah Azza wa Jalla, 


113 Lihat Al ‘Uluw lil Aliyyil Ghoffar ; 137. Syaikh Al Albani mengatakan 
bahwa dalam sanad yang disebutkan oleh Al Baihaqi (hlm. 430-431) 
terdapat Ismail bin Qutaibah. Ibnu Abi Hatim tidak memberikan pe¬ 
nilaian positif ( tadil ) atau negatif (jarh) terhadapnya. Telah diriwayatkan 
pula oleh Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Musa Al Ka’bi, 
rowi dari atsar ini darinya. Beliau merupakan guru dari Al Hakim. Lihat 
MukhtashorAl 'Uluw, hlm. 138. 

114 Sufyan Ats Tsauri hidup pada tahun 97-161 H. 


107 


Siapa yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Pengikut Jahmiyyah Tanpa Disadari 



Siapa yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Pengikut Jahmiyyah Tanpa Disadari 





“Dia (Allahj bersama kalian di mana saja kalian berada .” (QS. Al- 
Hadid: 4). Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bahwa yang dimak¬ 
sudkan adalah ilmu Allah (yang berada bersama kalian, bukan 
zat Allah). 115 


Seorang alim besar negeri Khurasan, 
AfoduHahbin Al Mubarokmenyatakan 
Allah berada di atas langit ketujuh 

u.33^ u u Cf' 

c ^ A I ^ ^ j Lo ^ ^1 0 A 

^ Iju& u^S^^ 3 Ajj 3y^ 

bjup li£j& JUs 

Telah shahih dari ‘Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, dia berkata, 
“Aku berkata kepada Abdullah bin Al-Mubarok, bagaimana kita 
mengenal Rabb kita Azza wa Jalla?". Ibnul Mubarok menjawab, 
“Rabb kita berada di atas langit ketujuh dan di atas 'Arsy-Nya. 

Tidak boleh kita mengatakan sebagaimana yang diyakini oleh 
orang-orangjahmiyyah yang mengatakan bahwa Allah berada 
di sini yaitu di muka bumi.” Kemudian ada yang menanyakan 


115 Lihat Al Vluw lilAliyyil Ghoffar, 137-138. 


108 



tentang pendapat Imam Ahmad bin Hambal mengenai hal ini. 
Ibnul Mubarok menjawab, “Begitu juga keyakinan kami.” 116 




Diriwayatkan dari Abudullah bin Ahmad ketika membantah 
pendapat Jahmiyyah dan beliau membawakan sanadnya dari 
Ibnul Mubarok. Ia ceritakan bahwa ada seseorang yang menga¬ 
takan pada Ibnul Mubarok, “Wahai Abu Abdirrahman (Ibnul 
Mubarok), sungguh pengenalan tentang Allah menjadi samar 
karena pemikiran-pemikiran yang diklaim oleh Jahmiyyah.” Ibnul 
Mubarok lantas menjawab, “Tidak usah khawatir. Mereka meng¬ 
klaim bahwa Allah sebagai sesembahanmu itulah yang berada 
di atas langit, bukanlah sesuatu yang tidak ada wujudnya.” 117 

Dari perkataan Ibnul Mubarok di atas, tegas beliau nyatakan 
bahwa akidah Allah tidak di atas langit adalah akidah Jahmiyyah, 
sama persis dengan akidah yang coba dipopulerkan kembali oleh 
sebagian kalangan saat ini. 

116 Lihat-/' Uluw lil'Aliyyil Ghoffar, 149. Riwayat ini dishahihk&n oleh Ibnu 
Taimiyah dalami/ Hamawiyah dan Ibnul Qayyim dalami/ Juyusy. Lihat 
Mukhtashor Al ‘Uluw, hlm. 152. 

117 Lihat Al 'Uluw lil 'Aliyyil Ghoffar, 150. Syaikh Al Albani mengatakan 
dikeluarkan dalam As Sunnah (hlm. 7) dari Ahmad bin Nashr, dari Malik 
, telah mengabarkan kepadaku seseorang dari Ibnul Mubarok. Seluruh 
periwayatnya tsiqoh (terpercaya) kecuali yang tidak disebutkan namanya. 
Lihat Mukhtashor Al ‘Uluw, hlm. 152. 


109 


Siapa yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Pengikut Jahmiyyah Tanpa Disadari 



Siapa yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Pengikut Jahmiyyah Tanpa Disadari 


A 1)1)11(1 bin Al ‘Awwam 118 , muhaddits 
(pakar hadits) dari daerah Wasith 

~ t 

I dLo I j ji, I lydj p!I ^ 3 Lc- (J Ifl 

X? ^ cij' J 

•* ♦♦ ♦. 

'ib'ji 

‘Abbad bin Al-‘Awwam mengatakan, Aku pernah berbicara 
dengan Bisyr Al-Marisi dan pengikutnya, aku melihat akhir 
perkataan mereka berakhir hingga mereka mengatakan, “Di atas 
langit tidak ada sesuatu pun. Aku menilai bahwa orang semacam 
ini tidak boleh dinikahi dan diwarisi.” 119 

Syaikhul Islam Yazid bin Harun 120 

ijJ! C_jh5" (J JL^I j»UVI ^ y\ JaflU-l J Ifl 

t * 

Jb y 

f 

^ fj <y* Cj* ^ Jt 3 ) djjU y. 

Al-Hafizh Abu Abdirrahman bin A Imam Ahmad dalam kitab 
bantahan terhadap Jahmiyyah, ia mengatakan, Abbas Al-Ambari 
telah menceritakan padaku, ia mengatakan, Syadz bin Yahya 

118 ‘Abbad bin Al Awwam hidup sekitar tahun 185 H. 

119 Lihat Al Vluw lil'Aliyyil Ghoffar, 151. 

120 Yazid bin Harun hidup sebelum tahun 206 H. 


110 



telah menceritakan pada kami bahwa ia mendengar Yazid bin 
Harun ditanya tentang Jahmiyyah. Yazid mengatakan, “Barang 
siapa yang mengklaim bahwa Allah Yang Maha Pengasih me¬ 
netap tinggi di atas ‘Arsy, tetapi menyelisihi apa yang diyakini 
oleh hati mayoritas manusia, maka ia adalah Jahmi (pengikut 
Jahmiyyah).” 121 

Sa’id bin ‘A m i r Adh Dhubai 22 . ulama 
Bashrah 


culJs* J15 ^ J15 

*Vj5 jZj f JU5 ja\s- 

f’ f’ 

i * 

S* J* f' ^ 


‘Abdurrahman bin Abi Hatim berkata, ayahku menceritakan 
kepada kami, ia berkata aku diceritakan dari Sa’id bin ‘Amir Adh 
Dhuba’i bahwa ia berbicara mengenai Jahmiyyah. Beliau berkata, 
“Jahmiyyah lebih jelek dari Yahudi dan Nashrani. Telah diketahui 


121 Lihat Al ‘Uluw lil Aliyyil Ghoffar, 157. Abdullah bin Ahmad mengeluarkan 
dalami Sunnah (hlm. 11-12) dari jalannya. Namun, Adz Dzahabi me¬ 
nyebutkan dari selain kitab itu yaitu dalam kitab Ar Rodd \alalJahmiyyah 
(bantahan terhadap Jahmiyyah), Abdullah berkata, Abbas bin Al Azhim 
Al Ambari telah mengabarkan pada kami Syadz bin Yahya telah mence¬ 
ritakan pada kami. Juga riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Daud dalam 
Masail (hlm. 268), ia berkata, Ahmad bin Sinan telah menceritakan pada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Syadz bin Yahya. Lihat Mukhtashor Al 
'Uluw, hlm. 168. 

122 Sa’id bin Amir Adh Dhuba’iy hidup pada tahun 122-208 H. 


111 


Siapa yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Pengikut Jahmiyyah Tanpa Disadari 



Siapa yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Pengikut Jahmiyyah Tanpa Disadari 


bahwa Yahudi dan Nashrani serta agama lainnya bersama kaum 
muslimin bersepakat bahwa Allah ‘Azza wa Jalla menetap tinggi 
di atas ‘Arsy. Sedangkan Jahmiyyah, mereka katakan bahwa Allah 
tidak di atas sesuatu pun.” 123 


‘Abdurrahman bin Mahdi 124 , seorang 
imam besar 




Abdurrahman bin Mahdi mengatakan bahwa Jahmiyyah meng¬ 
inginkan agar dinafikannya pembicaraan Allah dengan Musa, 
dinafikannya keberadaan Allah menetap tinggi di atas Arsy. 
Orang seperti ini mesti dimintai taubat. Jika tidak, maka lehernya 
pantas dipenggal. 125 

Wahbbin Jarir 126 , ulamabesar Bashrah 


123 Lihat Al ‘Uluw lil Aliyyil Ghoffar, hlm. 157 dan Mukhtashor Al ‘Uluw 
hlm. 168. 

124 Abdurrahman bin Mahdi hidup pada tahun 125-198 H. 

125 Lihat-/ 'Uluw lil Aliyyil Ghoffar, hlm. 159. Dikeluarkan pula oleh Abdul- 
lah (hlm. 10-11) dari jalannya, disebutkan secara ringkas. Ibnul Qayyim 
menshahihhin riwayat ini dalami/ Juyusy. Lihat Mukhtashor Al 'Uluw, 
hlm. 170. 

126 Wahb bin Jarir meninggal tahun 206 H. 


112 



Al Qo ! nabi 127 , ulamatoesar di masanya 


* 

^ O* kSj-^ 3^ Ch 3 *!^ J^d 

f. 

5$ 4.4U1I (J yj ^£y^\ d'j^^ 3^ i>«*3' ^ C?y~ 

^ £ 

IloIaJIj 4jLoI*2J 3 j^p L^-y>-l 

•*♦♦** ♦♦ 

f £. 

Ja^ulj Jjfcl pLoj (jjj^ ^ Jb^ ‘bJ’j -j 3 ^^A*JI Jjfcl "dd 

4-i 3^*-* Jui) !jjs>- (_£JlA! 4jcl ( y* <j& Jbi)j 

pUVI l1X!L« 3"^" 

Bunan bin Ahmad mengatakan, “Aku pernah berada di sisi Al- 
Op’nabi, ia mendengar seorang yang berpahaman Jahmiyyah 
menyebutkan firman Allah, 

^p«\ j,^\ 3 ^ 3 1 

“Av Rahman (yaitu Allah) menetap tinggi di atas Arsy.” 128 

Al-Qo’nabi lantas mengatakan, “Barang siapa yang tidak me¬ 
yakini Ar Rahman (yaitu Allah) menetap tinggi di atas Arsy 
sebagaimana diyakini oleh para ulama, maka ia adalah Jahmi 
(pengikut Jahmiyyah).” 129 

127 A Qo’nabi meninggal tahun 221 H. 

128 QS. Thaha: 5. 

129 Lihat Al ‘Uluw lil Aliyyil Ghoffar ; hlm. 166. Bunan bin Ahmad tidak 
mengapa, sejarah hidupnya disebutkan di Tarikh Bagdacl. Lihat Mukh- 
tashorAl 'Uluw, hlm. 178. 


113 


Siapa yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Pengikut Jahmiyyah Tanpa Disadari 



Siapa yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Pengikut Jahmiyyah Tanpa Disadari 


Al Humaidi 130 (Abdullahbin Az Zubair 
Al Qurosyi Al Asadi Al Humaidi), 
ulama besar Makkah, murid dari 
Sulyanbin ‘Uyainah, guru dari Imam 
Al Bukhari 


Al-Humaidi mengatakan, 


d-o Jii- (j I Je. J14j toj (J 15 ^ f I jfja b jup «u—J I J y^\ 

(■ i 

l—^ l 'jV^aWvj k ^)aaa^O 0 —L' ' —L 3^a^*j 1 l—aj W ^ ^ 

~ # f 

X? v -<*A eH-o Jli- !j u|I I JL& 1 ta^ 4»La^_o O b 

^Jp ^ (JJ 'L!—JI j U I^JiJ I 4—lp j ba ^Jp l—AAJj 0j^avJt) 

p-ft" ^ ^ X3 

Akidah yang paling pokok yang kami yakini (lalu beliau me¬ 
nyebutkan beberapa hal): Ayat atau hadits yang menyebutkan 
(misalnya tangan Allah), 

fcA Aji 'Uji* &\ k 

“ Orang-orangYahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu", sebenarnya 
tangan merekalah yang dibelenggu' ul 

Semisal pula firman Allah, 


130 A Humaidi meninggal tahun 219 H. 

131 QS. Al Maidah: 64. 


114 




Ij jii* 


langit digulung dengan tangan kanan-Nya” li2 , dan juga ayat 
dan hadits yang semisal itu, kami tidak akan menambah dan kami 
tidak akan menafsirkan (bagaimanakah hakikat sifat tersebut). 
Kami cukup berdiam diri sebagaimana yang dituntunkan Al- 
Qur’an dan hadits nabawi (yang tidak menyebutkan hakikatnya). 
Kami pun meyakini, 


“ Ar-Rahman (yaitu Allah) menetap tinggi di atas Arsy.” 133 Barang 
siapa yang tidak meyakini seperti ini, maka dialah Jahmiyyah 
yang penuh kebatilan. 134 


Kesimpulan dari pembahasan di bab 
ini 

Para ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah dari masa ke masa telah 
menyepakati (berijmak) bahwa Allah berada di atas Arsy. Dan 
tidak ada satu pun dari mereka yang menyatakan bahwa Allah 
tidak berada di atas Arsy-Nya. Tidak mungkin seorang pun 
yang bisa menukil dari para ulama yang ada yang menyatakan 
bahwa Allah tidak di atas Arsy-Nya baik secara nash (dalil tegas) 
atau secara zhahir (dalil yang mengandung makna lebih kuat). 


132 QS. Az Zumar: 67 

133 QS. Thaha: 5. 

134 Lihat Al ‘U/uw lil Aliyyil Ghoffar, hlm. 168. Ibnu Taimiyah telah men- 
shahih -kan atsar ini dari Al Humaidi dalam kitabnya " MufasholAlI’tiqod 
Lihat Mukhtashor Al ‘Uluw, hlm. 180. 


115 


Siapa yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Pengikut Jahmiyyah Tanpa Disadari 



Siapa yang Tidak Meyakini Allah Di Atas Langit, Dialah Pengikut Jahmiyyah Tanpa Disadari 


Selain itu, berdasarkan perkataan ‘Abbad bin Al Awwam, Sa’id 
bin Amir Adh Dhuba’i, Abdurrahman bin Mahdi, Al Qo’nabi, 
dan Al Humaidi, sangat jelas bahwa akidah yang coba diusung 
oleh sebagian kalangan yang menolak keberadaan Allah di atas 
Arsy, adalah sama persis dengan akidah Jahmiyyah. 

Pembuktian dari ulama-ulama Ahlus Sunnah dari masa ke masa 
masih berlanjut pada bab selanjutnya. Begitu pula berbagai ke¬ 
rancuan yang dikemukakan oleh pengikut Jahmiyyah tentang 
istiwa’ Allah, Allah ada tanpa tempat, dan lainnya masih akan 
berlanjut dalam bab selanjutnya. 


116 


Ilmu Allah Meliputi 
Setiap Tempat, bukan 
Zat Allah yang Ada di 
Mana Mana 


Dalam bab ini, kami masih melanjutkan perkataan ulama masa 
silam mengenai di manakah Allah. Pembahasan ini memang cukup 
panjang. Namun, ini semua kami torehkan dalam beberapa bab 
agar semakin memperjelas manakah akidah yang mesti diyakini 
oleh seorang muslim dengan benar. Dari perkataan ulama masa 
silam yang akan kami sebutkan, para pembaca dapat menilai 
di manakah letak kekeliruan sebagian orang yang menyatakan 
bahwa Allah tidak di langit. Yang jelas, akidah semacam itu 
hakikatnya adalah akidah orang-orang menyimpang di masa 
silam dari kalangan Jahmiyyah, lalu coba dihidupkan kembali 
di zaman modern ini. Semoga tulisan kali ini pun dapat mem¬ 
bongkar kedok Jahmiyyah dan orang-orang yang mengikuti 
pemahaman menyimpang tersebut. Ya Allah, berilah kemudahan 
dan tolonglah kami. 


117 


Ilmu Allah Meliputi Setiap Tempat, bukan Zat Allah yang Ada di Mana-Mana 



Ilmu Allah Meliputi Setiap Tempat, bukan Zat Allah yang Ada di Mana-Mana 


Hisyam bin ‘Ubaidillah Ar Rozi 135 , 
Ulama Hanafiyah, murid dari 
Muhammad bin Al Hasan 

Kita dapat saksikan dari perkataan beliau ini, bahwa orang yang 
masih ragu Allah di atas langit, ia dimintai taubatnya. Perhati¬ 
kanlah secara seksama riwayat berikut ini. 

* f' 

(3^ ^yUI Jj y ^ (3^ O 1 } 

\ 

I 3 y ^ -l^p ^ p 

l "f. f. 

Ja {j\j tJijS' Jp ul aJ JUs 4J^uJ aJI Aj 

Jm f ^y> ojij JUs AlU ^ jl U ^I V JUs A*U 

Ibnu Abi Hatim mengatakan, ‘Ali bin Al-Hasan bin Yazid As- 
Sulami telah menceritakan kepada kami, ia berkata, ayahku berkata, 
“Aku pernah mendengar Hisyam bin ‘Ubaidillah Ar-Rozi—ketika 
itu beliau menahan seseorang yang berpemikiran Jahmiyyah, 
orang itu didatangkan pada beliau, lantas beliau pun mengujinya. 
Hisyam bertanya padanya, “Apakah Engkau bersaksi bahwa Allah 
berada di atas ‘Arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya?” Orang 
itu pun menjawab, “Aku tidak mengetahui apa itu terpisah dari 
makhluk-Nya.” Hisyam kemudian berkata, “Kembalikanlah dia 
(ke penjara) karena ia masih belum bertaubat.” 136 


135 Hisyam bin ‘Ubaidillah Ar Rozi meninggal tahun 221 H. 

136 Al ‘Uluw lUAliyyil Ghoffar, hlm. 169. Riwayat ini juga dikeluarkan oleh 
Al Haruwi dalam “DzammulKalam” (1/120). Lihat Mukhtashor Al 'Uluw, 

hlm. 181. 


118 



Pelajaran dari perkataan Hisyam ini: 

1. Keyakinan bahwa Allah di atas langit wajib diyakini 
oleh setiap muslim. 

2. Orang yang tidak meyakini hal ini setelah datang pen¬ 
jelasan yang begitu gamblang, maka ia harus diminta 
bertaubat. 

3. Perlu dipahami bahwa jika kita katakan Allah di atas 
langit, bukan berarti Allah di dalam langit atau menem¬ 
pel dengan Arsy sehingga dapat dipahami bahwa Allah 
berada di dalam makhluk. Ini justru pemahaman yang 
keliru. Yang mesti dipahami bahwa Allah itu terpisah 
dari makhluk-Nya sehingga Allah berada di atas semua 
makhluk-Nya dan bukan berada di dalam langit. Inilah 
yang diisyaratkan dalam perkataan Hisyam di atas. 


Nu’aim bin Hammad Al Khuza’i 137 , Al 
Hafizh (pakar hadits) 

3 L?- c-JLu (J 15 jUajdl jd^ ^ ju^- (J 15 

f d 

£ y ajI oUjw J15 Jj5 

a&I Yj o* 4 1« aJj5 

Muhammad bin Mukhlid Al-Aththor, ia mengatakan, Ar-Roma- 
di menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku bertanya pada 
Nu’aim bin Hammad mengenai firman Allah Ta’ala, 


137 Nu’aim bin Hammad Al Khuza’i hidup pada tahun 146-228 H. 


119 


Ilmu Allah Meliputi Setiap Tempat, bukan Zat Allah yang Ada di Mana-Mana 



Ilmu Allah Meliputi Setiap Tempat, bukan Zat Allah yang Ada di Mana-Mana 



“Allah bersama kalian .” (QS. Al-Hadiid: 4). Nu’aim bin Hammad 
mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah, “Tidak ada 
sesuatu pun dari ilmu Allah yang samar dari-Nya. Tidakkah 
kalian memperhatikan firman Allah, 



yh) j j» y 


“Tiadapembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah 
keempatnya. ” (QS. Al-Mujadilah: 7). 138 


Pelajaran penting dari perkataan Nu’aim bin Hammad: 


Makna Allah itu bersama kalian adalah dengan ilmu-Nya, 
bukan dengan Zat Allah. Sehingga ayat semacam ini bukan 
menunjukkan Allah berada di mana-mana. Konsekuensi batil 
dari keyakinan bahwa Allah ada di mana-mana adalah bahwa 
Allah ada di jalan-jalan, di pasar, bahkan di tempat-tempat kotor 
seperti di parit, WC, tempat sampah, dan lainnya. Oleh karena 
itu, kita katakan kepada mereka, 



12P (jadiku 


"Maha Suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan". (QS. Al- 
Mu'minun: 91). 


Abu Bakr Al-Baqillaani rahimahullah mengatakan, 


138 


120 


Al ‘Uluw lUAliyyil Ghoffar, hlm. 171-172. Sanad riwayat ini shahih. Lihat 
Mukhtashor ArUluw, hlm. 184. 



^1 La l^La JjJL>- Jb j (jl J 

“Jika Allah berada di mana-mana, maka konsekuensinya Allah 
berada di perut manusia, di mulutnya, dan di toilet. Konsekuen¬ 
sinya lagi, (dzat) Allah bertambah dengan bertambahnya tempat 
ketika Allah menciptakan tempat tersebut setelah sebelumnya 
tidak ada.” 139 

Selain itu, marilah kita renungkan sejenak. Kalau memang 
Allah Ta’ala itu berada di mana-mana, maka untuk apa Rasul¬ 
ullah shallallahu \'alaihi wa sallam harus repot naik ke atas langit 
untuk menerima perintah shalat dalam peristiwa isra’ mi’raj? 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam cukup menemui Allah 
Ta’ala di sisinya atau di ruang tamu rumahnya, dan tidak perlu 
repot-repot menempuh perjalanan jauh untuk bertemu dengan 
Allah Ta’ala. Mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari 
kisah isra’ mi’raj ini, padahal hampir setiap tahun mungkin me¬ 
reka memperingatinya? 


Basyr Al Haafi 140 , Ulama yang Begitu 
Zuhud di Masanya 

Disebutkan oleh Adz-Dzahabi, 

<jb ijLc^lj 1^3 oypj i ^laj l&l jj oJlJip aJ 

t. ~ l 

J>0 jllp £ Lw |^" I 


139 Lihat Mukhtashor Al- ‘ Uluw, hlm. 25 8. 

140 Basyr Al Haafi hidup pada tahun 151-227 H. 


121 


Ilmu Allah Meliputi Setiap Tempat, bukan Zat Allah yang Ada di Mana-Mana 



Ilmu Allah Meliputi Setiap Tempat, bukan Zat Allah yang Ada di Mana-Mana 


Basyr Al-Haafi memilki pemahaman akidah yang disebutkan 
oleh Ibnu Battoh dalam Al-lbanah dan selainnya, di antara 
perkataan beliau adalah, “Beriman bahwa Allah menetap tinggi 
(ber-istiwa’) di atas Arsy-Nya sebagaimana yang Allah kehendaki. 
Meski begitu, ilmu Allah meliputi setiap tempat.” 141 

Pelajaran penting dari Basyr Al-Haafi adalah: 

Allah itu menetap tinggi di atas Arsy. Meskipun jauh, Allah 
tetap mengetahui setiap tempat di muka bumi karena ilmu-Nya 
yang Maha Luas. 

Ahmad bin Nashr Al Khuza’i 142 

M O* j ^ ^ U® 

l i 

J Lis 

Ibrahim Al Harbi berkata mengenai perkataan yang shahih da¬ 
rinya, yaitu Ahmad bin Nashr berkata ketika ditanya mengenai 
ilmu Allah, “Ilmu Allah selalu bersama kita, sedangkan Zat-Nya 
menetap tinggi di atas Arsy-Nya.” 143 

Pelajaran penting dari Ahmad bin Nashr adalah: 

Allah tetap menetap tinggi di atas Arsy-Nya bukan di mana- 
mana, sedangkan yang bersama kita adalah ilmu Allah. 


141 Al ‘Uluw lil Aliyyil Ghoffar, hlm. 172. Lihat Mukhtashor Al 'Uluw, hlm. 
185. 

142 Ahmad bin Nashr Al Khuza’i meninggal tahun 231 H. 

143 Al 'Uluw lil Aliyyil Ghoffar, hlm. 173. Lihat Mukhtashor Al 'Uluw, hlm. 
186-187. 


122 



Qutaibah bin Sa’id 144 , Ulama Besar 
Khurosan 


jj! JaiJUIj j*. dtl! jjIj jfli-! jj! (Jli 

£. 

I ^3 I >m\J& Jy2J *LJl* 3 13 I LxJ 1 

l»ww^j I £• l^vvJ I L S—3^XJ A^ Ui- Ij ^**wwJ Ij 1 

u <s*y* <J^ ^ 

aJ^jSs Jp 4juLJ1 ^IjvJI (J loj Oyu JIS 4jj OC3 JP UjjIa 

Abu Ahmad Al-Hakim dan Abu Bakr An-Naqosy Al-Mufassir 
(dan ini lafazh dari Abu Bakr), ia berkata, Abui Abbas As-Siroj 
telah menceritakan pada kami, ia berkata, aku mendengar Qu- 
taibah bin Sa’id berkata, “Ini adalah perkataan para ulama besar 
Islam, Ahlus Sunnah wal Jama’ah: Kami meyakini bahwa Rabb 
kami berada di atas langit ketujuh di atas Arsy-Nya, sebagaimana 
Allah Ta’ala berfirman, 

gM' j* u^' 

“Ar-Rahman (yaitu Allah) menetap tinggi di atas Arsy.” 145 

♦ £ ♦ 
fljvJI ij, L; j jx j J15 Ajj p Ujj^ I 35j 

‘LvJ^P ^Jp A»xjL*J I 


144 Qutaibah bin Sa’id hidup tahun 150-240 H. 

145 QS. Thaha: 5. 


123 


Ilmu Allah Meliputi Setiap Tempat, bukan Zat Allah yang Ada di Mana-Mana 



Ilmu Allah Meliputi Setiap Tempat, bukan Zat Allah yang Ada di Mana-Mana 


Begitu pula dinukil dari Musa bin Harun dari Qutaibah, ia 
berkata, “Kami meyakini bahwa Rabb kami berada di atas langit 
ketujuh, di atas ‘Arsy-Nya.” 

Setelah membawakan perkataan Qutaibah, Adz-Dzahabi me¬ 
ngatakan, “Inilah Qutaibah, (beliau) sudah dikenal kebesarannya 
dalam ilmu dan kejujurannya, beliau menukil adanya ijmak 
(kesepakatan ulama) mengenai keyakinan Allah di atas langit.” 146 

Pelajaran dari Qutaibah bin Sa’id: 

Adanya penukilan ijmak (kesepakatan ulama) mengenai keyakinan 
Ahlus Sunnah wal Jama’ah bahwa Allah berada di ketinggian di 
atas Arsy-Nya. Setelah ini kita juga akan menemukan nukilan 
ijmak dari Ishaq bin Rohuwyah. 

Abu Ma’mar Al Outai’iy 147 , Guru dari 
Imam Bukhari dan Imam Muslim 

f * * * 

j o* ^ o* u l b j j u' j ® 4 

Jli aJl j*** <j' U^ 

ajj AjI A.^^i-1 j>-\ 

Dinukil dari Ibnu Abi Hatim dalam karyanya, dari Yahya bin 
Zakariya, dari ‘Isa, dari Abu Syu’aib Sholih Al-Harowiy, dari 
Abu Ma’mar Isma’il bin Ibrohim, beliau berkata, “Akhir dari 


146 Al 'Uluw lil Aliyyil Ghoffar, hlm. 174. Lihat Mukhtashor Al ‘Uluw, hlm. 
187. 

147 Abu Ma’mar Al Qutai’iy meninggal tahun 236 H. 


124 



perkataan Jahmiyyah: Di atas langit (atau di ketinggian) tidak 
ada Allah yang disembah.” 148 

Pelajaran dari Abu Ma’mar Al Qutai’iy: 

Keyakinan di atas langit tidak ada siapa-siapa itulah keyakinan 
sesat dari Jahmiyyah, yang lalu diusung kembali oleh orang-orang 
belakangan saat ini. 


Alibin Al Madini 149 , Imam para Pakar 
Hadits 


JL S' l)U 

i f . i 

£$b ^ ^ JU^- ^ JLJM 

U blj ^dll (j- (_j-p Jls OjU-l ^ ^ 

^ ^ ** ^ 

ulj J15 Jj*I Jy 




Syaikhul Islam Abu Isma’il Al-Harowi mengatakan, Muham¬ 
mad bin Muhammad bin Abdillah menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Abdillah menceritakan kepada kami, aku mendengar 
Muhammad bin Ibrahim bin Naafi’ mengatakan, Al-Hasan bin 
Muhammad bin Al-Harits menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Ali bin Al-Madini ditanya dan aku pun mendengarnya, ‘Apa 
perkataan dari ahluljama’ah (Ahlus Sunnah)?”‘Ali bin Al-Madi - 

148 Al 'Uluw lil Aliyyil Ghoffar, hlm. 174-175. Lihat Mukhtashor Al ' Uluw , 

hlm. 188. 

149 ‘Ali bin A Madini meninggal tahun 234 H. 


125 


Ilmu Allah Meliputi Setiap Tempat, bukan Zat Allah yang Ada di Mana-Mana 



ni mengatakan, “Mereka (Ahlus Sunnah) beriman pada ru’yah 
(Allah akan dilihat), mereka beriman bahwa Allah berbicara 
dan Allah berada di atas langit, menetap tinggi (ber-istiwa’) di 
atas Arsy-Nya.” 


J' U\j\ 

(J k - J ^ 9 (j') {£i ^1 I U JlSj (j- 

Ali bin Al Madini juga ditanya mengenai firman Allah Ta’ala, 



j j* Cr? 






“Tiadapembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia¬ 
lah keempatnya .” (QS. Al-Mujadilah: 7). Beliau pun menjawab, 
“Cobalah baca awal ayatnya, 



i CZ f -'f 

u' 7 p-!' 


“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui 

(aS- Al-Mujadilah: 7). 1S0 


Pelajaran dari Ali bin Al Madini: 


Lihatlah pelajaran yang sangat berharga dari ulama Robbani. 
Sebagian orang mengira maksud surat Al-Mujadilah ayat 7 


ISO 


Al ‘Uluw lil Aliyyil Ghoffar, hlm. 175. Lihat Mukhtashor Al ‘Uluw, hlm. 
188-189. 



adalah Allah di mana-mana. Namun, lihat bagaimanakah sang¬ 
gahan dari Ali bin Al Madini? Cobalah baca awal ayat, itulah 
yang dimaksud. Jadi yang dimaksud adalah ilmu Allah yang di 
mana-mana (meliputi setiap tempat), dan bukan Zat Allah. 

Ishaq bin Rohuwyah 151 , Ulama Besar 
Khurosan 


UjSCdUJl 

JjS iijLil dA' f O'* cfa 3^-5 O* ( *-^i 

ouij sdiii (3 f aa)L>- 

Harb bin Isma’il Al-Karmani, ia berkata bahwa ia berkata pada 
Ishaq bin Rohuwyah mengenai firman Allah, 



j j* yi jhS ^ i, 




“Tiadapembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah 
keempatnya .” (QS. Al-Mujadilah: 7). Bagaimanakah pendapatmu 
mengenai ayat tersebut?” 


Ishaq bin Rohuwyah menjawab, “Dia itu lebih dekat (dengan 
ilmu-Nya) dari urat lehermu. Namun, Zat-Nya terpisah dari 


151 Ishaq bin Rohuwyah hidup antara tahun 166-238 H.. 


127 


Ilmu Allah Meliputi Setiap Tempat, bukan Zat Allah yang Ada di Mana-Mana 



Ilmu Allah Meliputi Setiap Tempat, bukan Zat Allah yang Ada di Mana-Mana 


makhluk. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Ibnul Muba- 
rok, “Allah berada di atas Arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya. ” 

Lalu Ishaq bin Rohuwyah mengatakan, “Ayat yang paling gamblang 
dan paling jelas menjelaskan hal ini adalah firman Allah Ta’ala, 

iSy^\ 

“Ar-Rahman (yaitu Allah) menetap tinggi di atas ‘Arsy. ” 152 
Al-Khollal meriwayatkannya dalam kitab As-Sunnah dari Harb. 153 


^ JLs^- tatoi J*}bi-I jj! JIS 

JIS ^ JtaH JIS JIS ijla ^ uU- y\ 

\ j. 

I t Jj&1 I JI ^Jp I jJLxj A^l 

♦ * f * 

Ija (Jl a*jU 1 Jjt«<l tj J & 

j/iil ouS^UjJ^l^:klLll oju& Jp J23 U)d 


“Abu Bakr Al-Khollal mengatakan, telah mengabarkan kepada 
kami Al-Maruzi. Beliau katakan, telah mengabarkan pada kami 
Muhammad bin Shobah An-Naisaburi. Beliau katakan, telah 
mengabarkan pada kami Abu Daud Al-Khonaf Sulaiman bin 
Daud. Beliau katakana, Ishaq bin Rohuwyah berkata, “Allah 
Ta’ala berfirman, 


152 QS. Thaha: 5. 

153 Al ‘U/uw lil Aliyyil Ghoffar, hlm. 177. Lihat Mukhtashor Al 'Uluw, hlm. 
191 


128 



<sp»\ j,yA\ j* 

“Allah menetap tinggi di atas Arsy.” 154 Para ulama sepakat (beri- 
jmak) bahwa Allah berada di atas Arsy dan ber-istiwa’ (menetap 
tinggi) di atas-Nya. Namun, Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu yang terjadi di bawah-Nya, sampai di bawah lapis bumi 
yang ketujuh. 155 

Adz-Dzahabi rahimahullah ketika membawakan perkataan Ishaq 
di atas, beliau rahimahullah mengatakan, 

l£"2) ULI oJU& lS plaVI !Ju& £C”°I 

j^SJlLI AjL®) aJjL 

“Dengarkanlah perkataan Imam yang satu ini. Lihatlah bagaima¬ 
na beliau menukil adanya ijmak (kesepakatan ulama) mengenai 
masalah ini. Sebagaimana pula ijmak ini dinukil oleh Qutaibah 
di masanya.” 156 

Pelajaran berharga dari Ishaq bin Rohuwyah: 

1. Kalau kita katakan bahwa Allah di atas langit atau di atas 
Arsy-Nya, bukan berarti Allah di dalam langit atau me¬ 
nempel pada Arsy. Lihatlah penjelasan gamblang dari Ishaq 
bin Rohuwyah bahwa Alah itu terpisah dari makhluk-Nya, 
sehingga menunjukkan bahwa Alah bukan berada di dalam 
langit. 


154 QS. Thaha: 5. 

155 Lihat Al ‘Uluw lil Aliyyil Ghofar, hlm. 179. Lihat Mukhtashor Al ‘Uluw, 
hlm. 194. 

156 Ibid. 


129 


Ilmu Allah Meliputi Setiap Tempat, bukan Zat Allah yang Ada di Mana-Mana 



Ilmu Allah Meliputi Setiap Tempat, bukan Zat Allah yang Ada di Mana-Mana 


2. Ini menunjukkan bahwa pengertian langit tidak selama¬ 
nya dengan bentuk langit yang ada di benak kita, karena 
langit —sekali lagi— bisa bermakna ketinggian. Jadi jika 
kita katakan “Allah fis samaa”, itu juga bisa berarti Allah di 
ketinggian. Karena ini juga menunjukkan bahwa Allah tidak 
bersatu dengan makhluk. Mohon bisa dipahami. 

3. Pengertian Allah itu bersama hamba tidak berkonsekuensi 
bahwa Allah berada di mana-mana. Allah tetap menetap 
tinggi di atas Arsy-Nya, di atas seluruh makhluk-Nya, 
sedangkan yang berada di mana-mana adalah ilmu Allah. 
Maksudnya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik di 
langit maupun di bumi. Tidak ada satu pun yang luput dari 
ilmu Allah Ta’ala. Dan sekali lagi, yang ada di mana-mana 
bukanlah Zat Allah. 

4. Sudah ada dua nukilan ijmak (kesepakatan ulama) yang 
menyatakan bahwa Allah berada di atas langit, di atas selu¬ 
ruh makhluk-Nya. Sebelumnya pula kami sudah sebutkan 
adanya ijmak yang diklaim oleh Qutaibah dan sekarang 
oleh Ishaq bin Rohuwyah. Lalu masihkah keyakinan ijmak 
ini disangsikan? 

Selain kutipan-kutipan di atas, masih banyak lagi perkataan 
ulama yang kami nukil lagi dalam bab selanjutnya, terutama dari 
ulama pakar hadits semacam Bukhari, Abu Zur’ah, dan lainnya. 
Semoga pelajaran-pelajaran berharga yang kami sajikan dalam 
bab ini bisa sebagai sepercik hidayah bagi yang ingin meraihnya. 
Hanya Allah yang memberi taufik. 


130 


Para Ulama Meyakini 
bahwa Allah di Atas 
Langit 


Pada bab ini kami akan memaparkan perkataan ulama pada 
thobaqoh lainnya (para ulama yang hidup sekitar tahun 200 H) 
seperti Imam Al Bukhari yang kami sarikan dari kitab Al ‘Uluw 
lil Aliyyil Ghoffar karya Adz Dzahabi. Semoga bermanfaat. 


Al Muzani 157 , murid senior Imam 
Syafii 


lAb>- oJU« J ^ U* <j^ bbJ' 

f- f, f- f- f- 

b' C-ocf * 1 ^ybJ' b' C-ocf * 1 ^lijisbJI bo' J JlS*-' 

J JujZ U-ocf" JIS (Jll! J' 

f' * 

^2j y jji jjii 

J^« 4jIa*3j fjs' 4ji' U' 

♦ £ 

4jCjb J oJ-U jj-l 1^-yA' jJ3 ^sif- jwaj 


157 Al Muzani meninggal dunia pada tahun 264 H dalam usia 80-an tahun. 


131 


Para Ulama Meyakini bahwa Allah di Atas Langit 




Para Ulama Meyakini bahwa Allah di Atas Langit 


Ibnu Salamah telah menceritakan pada kami, dari Abu Ja’far Ath 
Thurthusi, dari Yahya bin Mandah, Ahmad bin Al Fadhl telah 
menceritakan kepada kami, Al Yathuqorni telah menceritakan, 
aku mendengar ‘Umar As Sulami, aku mendengar Abu Hafsh 
Ar Rifa’i, aku mendengar Amr bin Tamim Al Makki, ia berkata, 
aku mendengar Muhammad bin Isma’il AtTirmidzi, aku men¬ 
dengar Al Muzani berkata, 

\ f. * 

“Ketauhidan seseorang tidaklah sah sampai ia mengetahui bah¬ 
wa Allah berada di atas Arsy-nya dengan sifat-sifat-Nya.” Aku 
pun berkata, “Sifat-sifat yang dimaksud semisal apa?”Ia berkata, 
“Sifat mendengar, melihat, mengetahui dan berkuasa atas segala 
sesuatu.” Ibnu Mandah mengeluarkan riwayat ini dalam kitab 
tarikhnya. 158 

Adz Dzahabi rahimahullah mengatakan, “Al Muzani adalah se¬ 
orang faqih di negeri Mesir ketika zamannya, dan beliau adalah 
di antara murid Imam Asy Syafi’i yang cerdas.” 159 

Imam Al-Muzani rahimahullah juga berkata dalam Syarhus 
Sunnah karya beliau, 



158 Syaikh Al Albani mengatakan, “Dari jalur yang dibawakan oleh penulis 
(Adz Dzahabi) dengan sanadnya terdapat perowi yang tidak aku kenal 
semisal ‘Amr bin Tamim Al Makki.” {Mukhtashor Al 'U/uw, hlm. 201). 

159 Lihat Al ‘Uluw, hlm. 186 dan Mukhtashor Al ‘Uluw, hlm. 201. 


132 



“Allah itu Mahatinggi di atas Arsy-Nya. Allah itu dekat pada 
hamba-Nya dengan ilmu-Nya.” 160 

Dalam Syarhus Sunnah, Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, 




“Allah itu tinggi di atas Arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya. 
Allah itu ada, bukan suatu yang tidak ada, bukan suatu yang 
hilang.” 161 


Imam Adz-Dzahabi dalam Kitab Al-Arsy juga menukilkan 
perkataan Imam Al-Muzani ini pada dua tempat dalam Syarhus 
SunnahA 2 


Pelajaran penting: 

1. Ketauhidan seseorang dipertanyakan jika ia tidak meyakini 
Allah di atas Arsy-Nya, di atas seluruh makhluk-Nya. 

2. Jika murid Imam Asy Syafi’i saja berkeyakinan bahwa Allah 
ada di atas Arsy, maka sudah barang tentu keyakinan murid 
sama halnya dengan gurunya. Bahkan sudah dikuatkan pula 
keyakinan yang sama dari Imam Asy Syafi’i tentang keber¬ 
adaan Allah di atas Arsy-Nya sebagaimana dalam bab yang 
telah lewat. Buah tak mungkin jatuh jauh dari pohonnya. 


160 Syarh As-Sunnah, hlm. 81. 

161 Syarh As-Sunnah, hlm. 84. 

162 Kitab Al-Arsy, 2/255. 


133 


Para Ulama Meyakini bahwa Allah di Atas Langit 



Para Ulama Meyakini bahwa Allah di Atas Langit 


Muhammad toin Yahya Adz Dzuhliy 163 


(^4 j. (jl olyj jfU-l J15 




Al Hakim berkata, “Aku membacakan dengan tulisan pada Abu 
Amr Al-Mustamli, Muhammad bin Yahya ditanya mengenai hadits 
Abdullah bin Mu’awiyah dari Nabi shallallahu \'alaihi wa sallam, 



“Supaya hamba mengetahui bahwa Allah bersama dirinya di mana 
saja ia berada. ” 

Lantas Adz Dzuhliy mengatakan, 


t« Jjisj tjl 


“ Ketahuilah, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, tetapi Allah tetap 
di atas ‘ Arsy-Nya.” 164 

Adz Dzahabi mengatakan, ‘Adz Dzuhli adalah ulama negeri 
Khurasan setelah Ishaq, kebenarannya tanpa diragukan lagi. 


163 Adz Dzuhli meninggal dunia pada tahun 258 H. 

164 Syaikh Al Albani mengatakan, “Riwayat ini dibawakan oleh penulis 
dari Muhammad bin Nu’aim, aku sendiri tidak mengenalnya.” (Lihat 
MukhtashorAl'Uluw, hlm.202). 


134 



Beliau adalah seorang pemimpin, seorang yang taat, dan seorang 
yang mulia.” 165 

Pelajaran penting: 


Keyakinan Allah di atas ‘Arsy tidaklah bertentangan dengan 
keyakinan ilmu Allah yang maha luas dan kebersamaan Allah 
bersama hamba-Nya. Allah menetap tinggi di atas ‘Arsy sedang¬ 
kan ilmu-Nya di mana-mana dan bukanlah Zat-Nya yang ada 
di mana-mana. 


Muhammad bin Isma il Al Bukhari 166 


. 'f. 

flU ^ (jlSj <Jl*j ^ 

* f 

i 13^ ^ , lc vw ^^ L^l ^ 1 ^j! 13 

i * 

iS^jj ^ r l -r'^j *^ p 


^ jy j» 


4^1 


Imam Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il Al Bukhari berkata 
dalam akhir AlJaami’Ash Shohih dalam kitab bantahan kepada 
Jahmiyyah, beliau membawakan Bab firman Allah Ta’ala, 



fUJI (Ji' ■Liji' 


“Da ;2 adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air.'' (QS. Hud: 7). 


165 Lihat-/ ‘Uluw, hlm. 186 dan MukhtashorAl ‘U/uw, hlm. 202. 

166 Imam Al Bukhari hidup dari tahun 194-256 H. 


135 


Para Ulama Meyakini bahwa Allah di Atas Langit 



Para Ulama Meyakini bahwa Allah di Atas Langit 


Abui Aliyah mengatakan bahwa maksud dari ‘istiwa ’di atas langit’ 
adalah naik. Mujahid mengatakan bahwa istiwa ’adalah menetap 
tinggi di atas Arsy. Zainab Ummul Mukminin mengatakan, “Allah 
yang berada di atas langit ketujuh yang telah menikahkanku.” 167 

Pelajaran penting: 

Imam pakar hadits yang terkemuka yang semua orang meng¬ 
akui kitab Shahih-nya yaitu Al Jaami’ Ash Shohih menyatakan 
dengan tegas bahwa Allah menetap tinggi di atas Arsy dengan 
menukil perkataan ulama salaf. Yang aneh adalah pendapat yang 
berseberangan dengan Imam Al Bukhari ini. 


Abu Zur’ah Ar Rozi 168 




Abu Isma’il Al Anshori—penulis Dzammul Kalam waAhlih — 
Abu Ya’qub Al Qurob menceritakan, kakekku menceritakan pada 
kami, aku mendengar Abui Fadhl Ishaq, Muhammad bin Ibrohim 
Al Ash-bahani telah menceritakan padaku, aku mendengar Abu 
Zur’ah Ar Rozi ditanya mengenai tafsir firman Allah, 

167 Lihat Al ‘U/uw, hlm. 186 dan Mukhtashor Al 'Uluw, hlm. 202. 

168 Abu Zur’ah meninggal tahun 264 H. 


136 



J* 6 ^' 


“(Yaitu) Rabb Yang Maha Pemurah yang menetap tinggi di atas 
'Arsy .” (QS. Thaha: 5). Beliau lantas marah. Kemudian beliau 
pun berkata, “Tafsirnya sebagaimana yang engkau baca. Allah 
di atas ‘Arsy-Nya sedangkan ilmu Allah yang berada di mana- 
mana. Siapa yang mengatakan selain ini, maka dialah yang akan 
mendapat laknat Allah.” 169 


f. f. £ f. f, f. 

y\ bUI L (j 

M * ** *♦ * * 

IbJb- Jl3 J, Jp bU Jb.jbl jbH y) b U 

^ f t t ** ^ 

3^*4 AP)j blj d!»Jb*« JIS Ab>- (j 

♦♦ * ' •* ♦ * 

£ £ £ 

3 fbrfbdl «lJIp t&jil Uj ^jJI (3 AJLwJI Jj&l i^J&JLo JjP 

3 fLA*J! Ix5jil Ybis ctlli 

l f- . . * 

4*b 0^ boKu^ Ijb^ ^bsA^VI 

^Yo.S *}b ^ 4JUL>- ^b AdLjt- 3"^ 3jbo 

IAp J^bj Js>b*l 


Ahmad bin Abui Khoir telah menceritakan kepada kami, dari 
Yahya bin Yunus, Abu Tholib Al-Yusi'i menceritakan pada kami, 
Abu Ishaq Al Barmaki telah menceritakan pada kami, Ali bin 
Abdul Aziz telah menceritakan pada kami, ia berkata bahwa 
Abdurrahman bin Abu Hatim telah menceritakan pada kami, 
bahwa dia bertanya pada ayahnya dan Abu Zur’ah mengenai 


169 Lihat-/ ‘U/uw, hlm. 187-188 dan MukhtashorAl ‘U/uw, hlm. 203. 


137 


Para Ulama Meyakini bahwa Allah di Atas Langit 



Para Ulama Meyakini bahwa Allah di Atas Langit 


akidah Ahlus Sunnah dalam ushuluddin dan apa yang dipahami 
oleh keduanya mengenai perkataan para ulama di berbagai negeri 
dan apa saja keyakinan mereka. 

Abu Hatim dan Abu Zur’ah berkata, 

“Yang kami ketahui bahwa ulama di seluruh negeri, (yaitu) di 
Hijaz, ‘Iraq, Mesir, Syam, Yaman; mereka semua meyakini bah¬ 
wa Allah Tabaroka wa Ta’ala berada di atas Arsy-nya, terpisah 
dari makhluk-Nya sebagaimana yang Allah sifati pada diri-Nya 
sendiri dan tanpa kita ketahui hakikatnya. Sedangkan ilmu Allah 
meliputi segala sesuatu.” 170 

Pelajaran penting: 

Dari perkataan Abu Zur’ah Ar Rozi, kita dapat menyaksikan 
para ulama di berbagai negeri sepakat (berijmak) bahwa Allah 
menetap tinggi di atas Arsy sedangkan ilmu Allah yang berada 
di mana-mana. Maka yang harus dibilang aneh adalah orang 
yang menyelisihi kesepakatan ulama ini. Bahkan Abu Zur’ah 
menyatakan bahwa siapa saja yang menyelisihi keyakinan ini, 
dialah yang pantas mendapatkan laknat Allah. 

Abu Hatim Ar Rozi 171 

JU^- (‘‘"b* O J! ^UJI jjl (J15 

1^.1« JyL o ^ jYdl ^ (j- 

t l ' 

170 Lihat Al 'Uluw, hlm. 188 dan Mukhtashor Al ‘Uluw, hlm. 204. 

171 Abu Hatim Ar Rozi meninggal dunia tahun 277 H. 


138 



(JUj 4jhl JL-P (jlj j (jiliJI Jia JVI Jj&I 

J, f. 

r;l> aJjj& ^Js- u t 4jL*Jlj i_jb53l 


j^vaJ! ^-«.vJI (_ j *jJ aaL>- 


A1 Hafizh Abui Qosim Ath Thobari mengatakan bahwa beliau 
mendapati dalam kitab Abu Hatim Muhammad bin Idris bin 
Al Mundzir Al Hanzholi, perkataan yang didengar darinya, Abu 
Hatim mengatakan, 


“Madzhab kami dan pilihan kami adalah mengikuti Rasulullah, 
para sahabat, para tabi’in, dan yang setelahnya. Kami pun ber¬ 
pegang dengan madzhab Ahlus Sunnah semacam Asy Syafi’i, 
Ahmad,Ishaq, Abu 'Ubaid rahimahumullah. Kami pun konsekuen 
dengan Al Kitab dan As Sunnah. Kami meyakini bahwa Allah 
.‘Azza wa Jalla menetap tinggi di atas Arsy, terpisah dari makh- 
luk-Nya. Tidak ada yang semisal dengan-Nya, Dialah (Allah) 
yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 

Lantas Abu Hatim Ar Rozi menyebutkan perkataan, 


t' t' t- # t- 

ul Ajj&j ji\ JaI J JaI 

2 ir L« oJI Jj&l 

“Di antara tanda ahlul bid’ah adalah berbagai tuduhan keliru yang 
mereka sematkan pada Ahlus Sunnah. Tanda Jahmiyyah adalah 
mereka menyebut Ahlus Sunnah dengan musyabbihah (orang 
yang menyerupakan Allah dengan makhluk).” 172 


172 Lihat Al ‘Uluw, hlm. 189-190 dan Mukhtashor Al ‘Uluw, hlm. 206-207. 


139 


Para Ulama Meyakini bahwa Allah di Atas Langit 



Para Ulama Meyakini bahwa Allah di Atas Langit 


Pelajaran penting: 

Lihatlah bagaimana penjelasan Abu Hatim di sini. Jika kita 
menyatakan bahwa Allah berada di atas langit atau menetap 
tinggi di atas Arsy, maka di sini bukan berarti Allah itu berada 
dalam makhluk (berada dalam langit) atau butuh pada makhluk. 
Inilah yang banyak disangkakan sebagian orang. Dikira jika kita 
menyatakan Allah berada di atas langit, itu berarti Allah berada 
di dalam langit. Ini sungguh sangkaan keliru. 

Yahya bin Mu’adz Ar Rozi 173 


. . ♦ * * 

l / 9 A lAA' lA A ^ u 

1 . t- 

r-J^ Xi *)l2il oi* C/' dA ^ L-Ap tj* (A°. 

♦♦ M 

Abu Isma’il Al Anshori berkata dalam Al Faruq dengan sanad 
sampai ke Muhammad bin Mahmud, aku mendengar Yahya bin 
Mu’adz berkata, “Sesungguhnya Allah di atas Arsy, terpisah dari 
makhluk-Nya. Namun, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak 
ada yang memiliki perkataan nyeleneh selain Jahmiyyah. Jahmiy- 
yah meyakini bahwa Allah bercampur dengan makhluk-Nya.” 174 


173 Yahya bin Mu’adz meninggal dunia tahun 258 H. 

174 Lihat Al ‘Uluni, hlm. 190 dan Mukhtashor Al ‘Uluw, hlm. 207-208. 


140 



Pelajaran penting: 

Perkataan Yahya di atas menunjukkan bahwa pendapat Jahmiyyah 
yang tidak meyakini Allah menetap tinggi di atas ‘Arsy adalah 
keyakinan yang nyeleneh , alias aneh dan ganjil. 

Masih banyak lagi perkataan ulama masa silam semacam dari 
ulama pakar hadits yang belum kami sebutkan. Perkataan lainnya 
akan kami lanjutkan pada bab selanjutnya. Intinya, pernyataan 
orang-orang yang menyatakan Allah tidak di atas langit, adalah 
pernyataan “basi”, pernyataan semacam itu hanyalah mengadopsi 
pendapat Jahmiyyah yang telah dicela oleh para ulama. Semoga 
dengan perkataan ulama yang kami nukilkan ini bisa membuka 
hati setiap orang yang masih ragu tentang keberadaan Allah di 
atas seluruh makhluk-Nya. 


141 


Para Ulama Meyakini bahwa Allah di Atas Langit 


Para Ulama Meyakini bahwa Allah di Atas Langit 


142 


Syubhat: Allah Itu Ada 
Tanpa Butuh Tempat? 


Syubhat zaman kuno masih saja dimunculkan oleh orang yang 
hidup di abad ke-21. Demikianlah syubhat yang muncul saat 
ini, apalagi digembar-gemborkan di dunia maya yang sedikit 
sekali yang membantahnya. Sebagian syubhatnya adalah kalau 
kita menetapkan Allah di atas langit, maka mereka menyanggah, 
“Kalau begitu Allah mempunyai tempati” Begitulah perkataan mere¬ 
ka. Syubhat ini sudah disinggung oleh ulama masa silam seperti 
Al-Karmani. Semoga bab ini menarik untuk dikaji. 

Muhammad bin Aslam Ath Thusi 175 

JL*J I lliJLs»- J U) 

V sf\ jiL U* ^ S J JIS JIS ^ 

f f 

,UJI 

Al-Hakim dalam biografinya mengatakan, Yahya Al-‘Anbari 
menceritakan pada kami, Ahmad bin Salamah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Aslam menceritakan kepada kami, 
beliau berkata, “’Abdullah bin Thohir berkata padaku, “Telah 

175 Muhammad bin Aslam Ath Thusi meninggal dunia tahun 242 H. 


143 


Syubhat: Allah Itu Ada Tanpa Butuh Tempat? 




Syubhat: Allah Itu Ada Tanpa Butuh Tempat? 


sampai padaku berita bahwa engkau enggan mengangkat kepa¬ 
lamu ke arah langit.”Muhammad bin Aslam menjawab, “Tidak 
demikian. Bukankah aku selalu mengharap kebaikan dari Rabb 
yang berada di atas langit?” 176 

‘Abdul Wahhab Al Warroq 177 

L« ^ji\ J^flj J^s- JL s* i— 

^ 'sk'd ^ i j| A^jLvaJI £■ l ^ f U 

i i t 

4^1 uj 4^1 u' fj ^ JLp JIS 

Oj ^-^Ljdb Ja-^ 4 »Apj I (_3^3 

‘Abdul Wahhab bin ‘Abdil Hakim Al-Warroq menceritakan 
perkataan Ibnu ‘Abbas, “Di antara langit yang tujuh dan kursi- 
Nya terdapat 7000 cahaya. Sedangkan Allah berada di atas itu 
semua.” Kemudian Abdul Wahhab berkata, “Barang siapa yang 
mengklaim bahwa Allah itu di sini (di muka bumi ini), maka 
dialah Jahmiyyah yang begitu jelek. Allah Azza wa Jalla berada 
di atas ‘Arsy, sedangkan ilmu-Nya meliputi segala sesuatu di 
dunia dan akhirat.” 

Adz-Dzahabi menceritakan, bahwa pernah ditanya pada Imam 
Ahmad bin Hambal, “Ulama mana lagi yang menjadi tempat 
bertanya setelah engkau?” Lantas Imam Ahmad menjawab, 


176 Lihat Al ‘Uluw, hlm. 191 dan Mukhtashor Al ‘Uluw, hlm. 208-209. 

177 ‘Abdul Wahhab Al Warroq meninggal dunia tahun 250 H. 


144 



“Bertanyalah pada ‘Abdul Wahhab bin Al-Warroq”. Beliau pun 
banyak memujinya. 178 

Pelajaran penting: 

Dari perkataan Abdul Wahab Al-Warroq ini dapat kita lihat 
bahwa Allah bukan berada di muka bumi ini, tetapi Allah berada 
di atas ‘Arsy. Barang siapa yang meyakini Allah di muka bumi ini, 
dialah pengadopsi paham Jahmiyyah yang menyimpang. 

Harb Al Karmaniy 179 

y uJ-l JU^- y JAp (JIS 

t * t 

Sj^V! (J iSj X? l j^d f ^ D J 0 Ot Oyf'j 

3 ~ 1 

^j\ja£ ^j X? U*J^ 0*^-3 

Abdurrahman bin Muhammad Al-Hanzholi Al-Hafizh berkata, 
Harb bin Isma’il Al-Karmani menceritakan padaku terhadap apa 
yang ia tulis padaku, “Sesungguhnya Jahmiyyah benar-benar musuh 
Allah. Mereka mengklaim bahwa Al-Qur’an itu makhluk. Allah 
tidak berbicara dengan Musa dan juga tidak dilihat di akhirat. 
Mereka sungguh tidak tahu tempat Allah di mana, bukan di atas 
Arsy, bukan pula di atas kursi-Nya. Mereka sungguh orang kafir. 
Waspadalah terhadap pemikiran sesat mereka.” 


178 Lihat-/ ‘Uluw, hlm. 193 dan MukhtashorAl ‘Uluw, hlm. 212. 

179 Harb A Karmani meninggal dunia pada tahun 270-an H. 


145 


Syubhat: Allah Itu Ada Tanpa Butuh Tempat? 



Syubhat: Allah Itu Ada Tanpa Butuh Tempat? 


Adz-Dzahabi mengatakan bahwa Harb Al Karmani adalah seo¬ 
rang ulama besar di daerah Karman di zamannya. Ia mengambil 
ilmu dari Ahmad dan Ishaq. 180 

Pelajaran penting: 

Penisbatan tempat bagi Allah tidaklah ada petunjuknya dari Allah 
dan Rasul-Nya, tidak pula ditunjukkan oleh perkataan sahabat 
dan selainnya. Yang sepantasnya adalah kita tidak menyatakan 
Allah memiliki tempat agar tidak membuat orang salah sangka. 
Namun, yang dimaksud dari perkataan di atas adalah penjelasan 
Al-Karmani selanjutnya, “Mereka sungguh tidak tahu tempat 
Allah di mana,bukan di atas Arsy,bukan pula di atas kursi-Nya”. 181 


‘Utsman bin Sa’id Ad Darimi Al 
Hafizh 182 




180 Lihat Al ‘Uluw, hlm. 194 dan Mukhtashor Al 'Uluw, hlm. 213. 

181 Demikian dijelaskan oleh Syaikh Al Albani ketika menjelaskan perkataan 
Al Harb Al Karmani di atas. 

182 ‘Utsman Ad Darimi meninggal tahun 280 H. 


146 



‘Utsman Ad Darimi berkata dalam kitabnya “An Naqdu \'ala Basyr 
AlMarisi dan kitab tersebut sudah berjilid, kami mendengarnya 
dari Abu Hafsh bin Al Qowus, ia berkata, “Para ulama kaum 
muslimin telah sepakat bahwa Allah berada di atas Arsy-Nya, di 
atas langit. ” Beliau pun berkata, “Allah berada di atas Arsy-Nya. 
Namun, Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar (segala 
sesuatu) dari atas Arsy-Nya, tidak ada satu pun makhluk yang 
samar bagi Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang terhalangi 
dari-Nya.” 183 

Pelajaran penting: 

Dari perkataan ‘Utsman Ad Darimi di sini kita dapatkan lagi satu 
klaim ulama yang menyatakan bahwa Allah di atas Arsy-Nya 
adalah ijmak (kesepakatan) para ulama. Sebagaimana klaim ij¬ 
mak ini telah kita temukan pada perkataan Ishaq bin Rohuwyah, 
Qutaibah, dan Abu Zur’ah Ar Rozi. 

Abu Muhammad Ad Darimi Penulis 
kitab Sunan Ad Darimi™ 

Adz-Dzahabi mengatakan, 

f’ 

jjl JisLi-l j oLtuaJli Jijbo ^ J 

\ 

Uhdj A. S' 

“Di antara ulama yang tidak menakwil (memalingkan makna) dan 
benar-benar beriman dengan sifat Allah al- ‘uluw (yaitu Allah 

183 Lihat-/ 'Uluw, hlm. 194 dan MukhtashorAl 'Uluw, hlm. 213. 

184 Abu Muhammad Ad Darimi hidup pada tahun 181-255 H. 


147 


Syubhat: Allah Itu Ada Tanpa Butuh Tempat? 




Syubhat: Allah Itu Ada Tanpa Butuh Tempat? 


berada di ketinggian) saat itu adalah Al-Hafizh Abu Muhammad 
Abdullah bin Abdirrahman As-Samarqindi Ad-Darimi. Dalam 
kitab beliau menjelaskan hal ini.” 185 

Pelajaran penting: 

Di antara buktinya adalah Ad-Darimi membawakan dalam 
akhir-akhir kitabnya, “Bab memandang Allah Taala dan Bab 
“Kejadian di hari kiamat dan turunnya Rabb”. Ini jelas menun¬ 
jukkan bahwa beliau meyakini Allah berada di ketinggian dan 
bukan berada di muka bumi ini sebagaimana klaim orang-orang 
yang menyimpang. 


Ibnu Outaibah 186 


i * 

JohJ I <Lj £3 <0^1 ah S' ah«a^- I ^ T ^ J 13 

tAojJ-l <J 4 jI zS J (JaJUidl 

I " % «■ 

(j^-« Oj Ul Jb»-V ... (J \yu 

dJI (JjZ*»\ £• {J* 

hJj i.-aaLll 

J b 




Al-Imam Al-Alam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim 
bin Qutaibah Ad-Dainuri -penulis kitab yang terkenal yaitu 
Mukhtalaf Al-Hadits- berkata, kami mengatakan, “Bagaimana 


185 Lihat Al ‘Uluw, hlm. 195 dan Mukhtashor Al 'Uluw, hlm. 214. 

186 Ibnu Qutaibah hidup pada tahun 213-276 H. 


148 



dibolehkan seseorang mengatakan bahwa Allah ada di setiap 
tempat (di mana-mana) sampai-sampai bersatu dengan makhluk, 
padahal Allah Ta’ala berfirman, 


Cij &\ J>jA\ J* I 


“(Yaitu) Rabb Yang Maha Pemurah yang menetap tinggi di atas 
Arsy.” (QS. Thaha: 5). Dan Allah Ta’ala juga berfirman, 



* •* p" — ' — % 


“Naik kepada Allah kalimat yang thoyib! ’ (QS. Fathir: 10). 


Bagaimana mungkin dikatakan bahwa sesuatu naik kepada Allah 
sedangkan Allah dikatakan di mana-mana? Bagaimana mung¬ 
kin pula dikatakan bahwa malaikat dan Ar-Ruh (Jibril) naik 
kepada-Nya lalu dikatakan bahwa Allah bersama makhluk-Nya 
(di muka bumi)? 


Ibnu Qutaibah kembali mengatakan, 


C/ 9 W? fcil d> 3^3 

^ f, > ^ 

C)\y 3^3 Di 

^ t $■ 

oj (jiji^o j&y ‘Djj P’if'jJi» ^3 j ^y\ 

1& C~£j 1« *1<vJ! 

“Seandainya orang-orang (yang meyakini Allah ada di mana- 
mana) kembali pada fitrah mereka dalam mengenal Sang Kholiq, 
sudah barang tentu mereka akan mengetahui bahwa Allah Maha 
Tinggi, berada di ketinggian. Buktinya adalah ketika berdoa, 


149 


Syubhat: Allah Itu Ada Tanpa Butuh Tempat? 


Syubhat: Allah Itu Ada Tanpa Butuh Tempat? 


tangan diangkat ke atas. Bahkan seluruh umat, baik non-Arab 
maupun Arab, meyakini bahwa Allah di atas langit, inilah fitrah 
mereka yang masih bersih.” 

Beliau selanjutnya mengatakan, 

fit oj J15 fu\ u* ^1 o! j^y\ Jj JB 

(Jj IjjJajl Jaju (J ^JJI jfU cjls 

“Disebutkan dalam Injil bahwa Al-Masih (‘Isa bin Maryam) ‘alaihis 
salam, berkata kepada (murid-muridnya yang setia) Al-Hawar- 
iyyun, “Jika kaUan memaafkan orang lain, sungguh Rabb kaUan 
yang berada di atas langit akan mengampuni kezholiman kalian. 
Lihatlah pada burung-burung, mereka tidak menanam makanan 
dan tidak memanennya, Ayah kalianlah (Rabb kalianlah) yang 
berada di langit yang memberi rezeki pada mereka.” 187 


187 Lihat Al ‘Uluw, hlm. 196 dan Mukhtashor Al ‘U/uw, hlm. 216-217. 
Catatan: Istilah “abukum (ayah kalian) untuk menyebut Allah yang 
digunakan di masa Isa dan sudah tidak berlaku lagi untuk umat Islam. 
Demikian dijelaskan oleh Adz Dzahabi. 


150 



Pelajaran penting: 


1. Ibnu Qutaibah ingin menyanggah pendapat yang meng¬ 
anggap bertentangan antara ayat-ayat yang menyatakan 
Allah di ketinggian, di atas ‘Arsy-Nya, dengan ayat-ayat 
yang menyatakan Allah bersama makhluk-Nya. Kedua 
ayat ini jelas tidak bertentangan. Allah tetap menetap 
tinggi di atas Arsy, sedangkan ilmu Allah yang di 
mana-mana dan bukan Zat-Nya. 

2. Keberadaan Allah di atas seluruh makhluk-Nya itu su¬ 
dah menjadi fitrah manusia. Orang yang berkeyakinan 
berbeda dari hal ini, itulah yang sungguh aneh, karena 
dia sendiri yang keluar dari fitrahnya. 

3. Umat sebelum Islam—semacam di masa Nabi Isa— 
sudah mengakui bahwa Allah berada di atas langit. 


Abu ‘Isa At Tirmidzi Penyusun Kitab 
Sunan 188 


Ketika Abu ‘Isa At-Tirmidzi menyebutkan hadits Abu Hurairah, 



“Allah menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan-Nya 
lalu mengembangkannya .” 189 


188 Abu ‘Isa At Tirmidzi hidup antara tahun 209-279 H. 

189 HR. Tirmidzi no. 662. Abu ‘Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits 


ini hasan shahih. 


151 


Syubhat: Allah Itu Ada Tanpa Butuh Tempat? 



Syubhat: Allah Itu Ada Tanpa Butuh Tempat? 


Abu ‘Isa At Tirmidzi kemudian berkata, 


IJla ^ ,JaI 4? 

jj lK 4)^ 4^' JjjD (>? 1>? 

% If. ^jSj I JA 4 oUjjJI cAL" ia yii LiJjl e UAJ! 

jjlc-j 4 ^ 49 J I j5sa cki' J12 j 

lisCij .L-ilfSl U>jj4 eioaU-^l oia ei '4^ pr' 434^' 4“ 

.ApUi-lj 2li]! Ji! ^ JLJl Ji! JjjS 


“Tidak sedikit dari ulama yang mengatakan tentang hadits ini 
dan yang semisalnya yang membicarakan tentang sifat turunnya 
Rabb Ta’ala setiap malam ke langit dunia. Mereka katakan bahwa 
riwayat-riwayat semacam ini adalah shahih , mereka mengimaninya, 
tidak salah paham, dan mereka tidak menanyakan bagaimanakah 
hakikat dari sifat tersebut. Demikianlah yang diriwayatkan dari 
Malik, Sufyan bin ‘Uyainah, dan ‘Abdullah bin Al-Mubarok, 
mereka katakan bahwa kami mengimaninya tanpa menanyakan 
bagaimanakah hakikat sifat tersebut. Demikianlah yang dikatakan 
oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah. 


^ / S _ q S } s ^ . r,/ f 0 C- 

jS'i iaj -44^ IjJlaj ohljJJI oj ojSoU 444' 'i'j 

C-Jjlis jy: ak) Ij Ij ii I Cs* t3 443 ^' 

4 la j (_4' j^ '■* oh'V! 

J la j .ajsll Hi U jJI JJU uj f 4 Jilc <uil u| 


152 


\ u? 

i J 45 ^ jL ji ^15" ^ jis isu .£&“ jL ji £& ji 

jjk'% 5^:i gAj %d &iil j^U5T ju fsfufj LdSl 

«✓ J J, ✓ >0 > > ' s S 

L^J ^5^-3 ^ 1 *»L^3 ^*b~**S' ^3 ^ 0 ^ 

.(^Jl J^l jijf^^J-i) V.lsfU j 1 ^' 


Adapun Jahmiyyah, mereka mengingkari riwayat semacam ini 
dan mengatakan orang yang menetapkannya sebagai musyab- 
bihah (yang menyerupakan Allah dengan makhluk). Ketika 
Allah Ta’ala menyebutkan di tempat yang lain dalam Al-Qur’an, 
misalnya menyebut tangan, pendengaran dan penglihatan, 
Jahmiyyah pun menakwil (menyelewengkan) maknanya dan 
mereka menafsirkannya tanpa mau mengikuti penjelasan para 
ulama tentang ayat-ayat tersebut. Jahmiyyah malah mengatakan 
bahwa Allah tidaklah menciptakan Adam dengan tangan-Nya. 
Jahmiyyah mengatakan bahwa makna tangan adalah guwwah 
(kekuatan). Ishaq bin Ibrahim mengatakan bahwa yang dimaksud 
tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk) adalah seperti 
perkataan tangan Allah seperti atau semisal dengan tangan ini 
pendengaran Allah seperti atau semisal dengan pendengaran ini. 
Jika dikatakan demikian, barulah disebut tasybih. Namun, jika 
seseorang mengatakan sebagaimana yang Allah Ta’ala katakan 
bahwa Allah memiliki pendengaran, penglihatan, dan tidak 
dikatakan hakikatnya seperti apa, tidak dikatakan pula bahwa 
penglihatan Allah semisal atau seperti ini, maka ini bukanlah 
tasybih. Menetapkan sifat semacam itu, inilah yang dimaksudkan 
oleh firman Allah Ta ala, 


153 


Syubhat: Allah Itu Ada Tanpa Butuh Tempat? 


Syubhat: Allah Itu Ada Tanpa Butuh Tempat? 



^Jl «ill' jJJ 


“Allah tidak semisal dengan sesuatu pun. Allah itu Maha Mendengar 
lagi Maha Melihat. ” (QS. Asy Syura: 11).” 190 


Abu Ja’far Ibnu Abi Syaibah, Ulama 
Hadits di Negeri Kufah 191 


Al-Hafizh Abu Ja’far Muhammad bin ‘Utsman bin Muhammad 
bin Abi Syaibah Al-Abasi, ahli hadits dari Kufah di masanya, di 
mana beliau telah menulis tentang masalah Arsy dalam seribu 
kitab, beliau berkata, 


f, f, 

o_jL^ Jjuj «Uli Jjo (j| jS'h 

f. LA*J! O(J$" (jlj 

\ f’ f’ ♦ . 

jjL>- ajLI Cjj\ Ijj ^ a^Ip 

Lob AaJUi- L^ailA^a A*1 p 


“Jahmiyyah berkata bahwa antara Allah dan makhluk-Nya sama 
sekali tidak ada pembatas. Jahmiyyah mengingkari Arsy dan 
mengingkari keberadaan Allah di atas Arsy. Jahmiyyah katakan 
bahwa Allah berada di setiap tempat. Padahal para ulama me¬ 
nafsirkan ayat (jSowyyj) “Allah bersama kalian , yang dimaksud 
adalah dengan ilmu Allah. Kemudian juga telah ada berbagai 


190 HR.Tirmidzi no. 662. Lihat-/ ‘U/uw, hlm. 198 dan MukhtashorAl ‘Uluw, 
hlm. 218-219. 

191 Ibnu Abi Syaibah meninggal tahun 297 H. 


154 



berita mutawatir (yang melalui jalan yang amat banyak) bahwa 
Allah menciptakan Arsy, lalu ber-istiwa’ (menetap tinggi) di 
atasnya. Allah benar-benar di atas Arsy, tetapi Allah terpisah 
atau tidak menyatu dengan makhluk-Nya.” 192 

Semoga kutipan-kutipan di atas semakin meneguhkan kita untuk 
berpegang teguh dengan akidah ini. Masih ada lagi perkataan 
ulama lainnya yang hidup di tahun 300-an Hijriyah, yang akan 
kami sebutkan di bab berikutnya. 


192 


Lihat Al 'Uluw, hlm. 220 dan Mukhtashor Al ‘ Uluw , hlm. 220-221. 



Syubhat: Allah Itu Ada Tanpa Butuh Tempat? 


156 


Allah Ta'ala 
Membutuhkan 
Tempat? 


Sebagian orang berpendapat bahwa kalau kita meyakini bahwa Allah 
di atas langit, berarti Allah Ta’ala membutuhkan tempat. Sedangkan 
Allah Ta’ala tentu tidak butuh tempat yang merupakan makhluk. Mari 
kita memperhatikan kutipan berikut ini yang mewakili syubhat tersebut. 

“Dan siapa saja yang meyakini dengan makna lahiriyah teks-teks 
tersebut berarti ia meyakini bahwa Allah SWT bertempat di seba¬ 
gian makhluk-Nya sendiri? Mungkinkah itu?! Sebab langit adalah 
ciptaan Allah SWT! Jadi jika diyakini bahwa Allah berada di langit 
dan pada sepertiga malam turun ke langit terdekat—seperti diyakini 
kaum Mujassimah dan Wahhabiyah-Salafiyah— berarti mereka me¬ 
yakini bahwa Allah bertempat pada sebagian makhluk-Nya. Dan itu 
artinya makhluk-Nya lebih besar dari Allah SWT Sang Pencipta! 
Maha Suci Allah dari ocehan kaum jahil! Jika Al-Qur’an menyebutkan 
bahwa Arsy Allah saja lebih luas dari langit-langit dan bumi, lalu ba¬ 
gaimana langit dapat menjadi tempat bagi bersemayamnya Allah?! 
Maha Suci Allah dari ocehan kaum jahil!” 193 

Perhatikanlah kalimat-kalimat yang kami tebalkan sebagai inti dari 
pokok pembahasan ini. Tanggapan atas pernyataan tersebut dapat 
dirangkum dalam beberapa poin berikut ini: 

193 http://abusalafy.wordpress.com/2010/02/17/tuhan-itu-tidak-di-langit-3/ 


157 


Allah Ta'ala Membutuhkan Tempat? 




Allah Ta'ala Membutuhkan Tempat? 


1. Lihatlah bagaimana orang-orang tersebut melakukan 
tasybih sebelum melakukan ta’thil,yaitu dengan menolak 
sifat Alllah istiwa’ di atas. Mereka menggambarkan bahwa 
menetapkan sifat Allah istiwa (yang dia pahami dengan 
kata “bersemayam”) melazimkan (berkonsekuensi) bahwa 
Allah membutuhkan tempat sebagaimana makhluk. Telah 
berlalu penjelasan kami ketika menjelaskan bahwa setiap 
orang yang menolak sifat (mu’aththilah), maka dia terje¬ 
rumus ke dalam tasybih terlebih dahulu. Selain itu, kami 
telah menjelaskan ketidak-tepatan menerjemahkan istiwa’ 
dengan kata “bersemayam” karena bisa menimbulkan salah 
paham di kalangan orang awam bahwa Allah membutuhkan 
makhluk-Nya. 

2. Konsekuensi yang mereka sebutkan tersebut—bahwa 
menetapkan sifat istiwa’ berarti Allah bertempat pada 
makhluk-Nya—tidak pernah dikatakan oleh satu pun dari 
ulama Ahlus Sunnah. Bahkan Ahlus Sunnah meyakini 
bahwa Allah terpisah dari makhluk-Nya dan tidak menyatu 
dengan makhluk. 

Perhatikanlah perkataan Ishaq bin Rohuwyah yang sebe¬ 
lumnya telah kami kutip: 

Harb bin Isma’il Al-Karman berkata bahwa ia bertanya 
pada Ishaq bin Rohuwyah mengenai firman Allah, 



j 5* H 




“Tiadapembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia¬ 
lah keempatnya.” (QS. Al-Mujadilah: 7). 


158 


‘Bagaimanakah pendapatmu mengenai ayat tersebut? 
Ishaq bin Rohuwyah menjawab, 



“Dia itu lebih dekat (dengan ilmu-Nya) dari urat lehermu. 
Namun, Zat-Nya terpisah dari makhluk. Kemudian beUau 
menyebutkan perkataan Ibnul Mubarok, “Allah berada di 
atas Arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya .” 194 

Bagaimana mungkin Ahlus Sunnah meyakini bahwa sebagi¬ 
an makhluk-Nya (langit) lebih besar dari Allah, sedangkan 
Allah menyatakan bahwa pada hari kiamat nanti, Allah akan 
menggulung langit dengan tangan kanan-Nya? Allah Ta’ala 
berfirman, 




“Bumi seluruhnya dalam genggaman-Nyapada hari kiamat dan 


langit digulung dengan tangan kanan-Nya. ” (QS. Az-Zumar: 67). 


3. Penetapan sifat istiwa’ tidaklah berkonsekuensi bahwa Al¬ 
lah membutuhkan suatu tempat yang meliputi Allah, atau 
Allah menempel dengan ‘Arsy, atau bahwa Allah dibatasi 
oleh makhluk-Nya. Sesuatu yang ada di atas sesuatu yang 


194 Al-'Uluw lil'Aliyyil Ghoffar, hlm. 177. Lihat Mukhtashor Al-'Uluw, hlm. 
191. 


159 


Allah Ta'ala Membutuhkan Tempat? 



Allah Ta'ala Membutuhkan Tempat? 


lain, tidaklah melazimkan (berkonsekuensi) bahwa yang 
di atas membutuhkan sesuatu yang di bawah. Tidak pula 
melazimkan bahwa yang di bawah itu lebih besar daripada 
yang di atas. 

Dengan pendekatan sederhana, untuk lebih memahamkan, 
bukankah kita katakan, “Langit ada di atas bumi”? Padahal, 
langit tidak butuh bumi untuk menopang dan menyangga¬ 
nya, langit juga tidak bertempat di bumi, apalagi dibatasi 
oleh bumi. Bumi juga tidak lebih besar dari langit. 195 Jika 
hal ini mungkin terjadi pada makhluk, maka lebih-lebih lagi 
bagi Allah Ta’ala yang tidak sama dan tidak semisal dengan 
makhluk-Nya. 

Oleh karena itu, Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Allah 
di atas Arsy, tetapi Allah tidak membutuhkan atau dibatasi 
oleh Arsy, sehingga (konsekuensi menurut logika mereka) 
Arsy itu lebih besar dari Allah. Hal ini karena Allah Maha 
besar dari semua makhluk-Nya. Menetapkan bahwa Allah 
ada di atas Arsy tidaklah berkonsekuensi bahwa Allah 
membutuhkan tempat yang berupa makhluk-Nya karena 
Allah terpisah dan tidak menyatu (masuk) ke dalam seba¬ 
gian makhluk-Nya. Tidaklah tergambar dalam benak kita 
bahwa ketika kita meyakini Allah di atas Arsy, berati Allah 
membutuhkan Arsy dan makhluk yang ada di bawah Arsy. 
Allah Ta’ala berfirman yang menunjukkan keperkasaan-Nya 
atas langit dan bumi, 


195 \AnaxAt-Taliqot Al-Mukhtashoroh ‘alaMatniAqidah Thahawiyyah, Syaikh 
Dr. Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, hal 126, Daarul ‘Ashimah, 
cetakan pertama, th. 1422 H. 


160 



<1)1131j ^<1)1 JsjS/lj oljUDI ajil <1)1 

oAn <1^5 a£-I lp U^5C^«1 


“Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan 
lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada 
seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. ” 
(QS. Fathir: 41). 


Allah Ta’ala berfirman, 


AAbJiJI p p A A ojJli Jp 

AjI^sJUu -o oljjJai 


“Daw mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang 
semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Ny a pada 
hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. 
Maha Suci Dia dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka 
persekutukan.” (QS. Az-Zumar: 67). 


Bagaimana mungkin kita katakan bahwa Allah membutuhkan 
langit, sedangkan langit saja mampu digulung oleh Allah 
hanya dengan tangan kanan-Nya? 

Abu Ja’far Ath-Thahawi rahimahullah mengatakan, 

tjt' y&y AjbS’ (j (j-O l£" Jp <pp^J 

** «* 

4jp L«j ^j^pJI 


161 


Allah Ta'ala Membutuhkan Tempat? 


Allah Ta'ala Membutuhkan Tempat? 


‘“Arsy dan Kursi adalah benar adanya. Allah tidak membu¬ 
tuhkan Arsy-Nya itu dan apa yang ada di bawahnya. Allah 
mengetahui segala sesuatu dan Dia berada di atas segala 
sesuatu.” 196 

Bahkan kita telah menjelaskan, Allah Maha tinggi sebelum 
menciptakan makhluk-Nya, ketika tidak ada sesuatu selain 
Allah Ta’ala semata. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah 
hadits, 


UJI 

x ** <jj 

[3 (V (j 


“Dahulu Allah (sendirian) dan tidak ada sesuatu pun selain-Nya. 
‘Arsy-Nya berada di atas air. Allah menulis terjadinya segala sesuatu 
dan menciptakan langit dan bumi. ” 197 

Semoga penjelasan ini dapat mengoreksi kerancuan berpikir se¬ 
bagian orang yang telah menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah. 


Allah tidaklah dibatasi dengan arah 
yang enam 

Untuk mendukung pendapatnya, sebagian kalangan menyebar¬ 
kan syubhat dengan mengutip perkataan Abu Ja’far Ath-Tha- 
hawi rahimahullah dalam kitab ‘Aqidah Ath-Thahawiyyah yang 
menyatakan bahwa Allah tidak dibatasi oleh enam arah (yaitu 

196 Lihat SyarhAl 'Aqidah Ath Thahawiyah, Syaikh Sholeh bin ‘Abdul ‘Aziz 
Alu Syaikh, 1: 428, Darul Mawaddah, cetakan pertama, th. 1431 H. 

197 HR. Bukhari no. 3191. 


162 



arah depan-belakang; kanan-kiri; dan atas-bawah). Yaitu dengan 
mengatakan, 


“Coba bandingkan dengan akidah ulama Islam seperti yang di 
rangkum oleh Imam ath Thahawi dalam Agidah- nya: 


i * 


‘Allah tidak dimuat oleh enam sisi seperti halnya makhluk. ” 

Maksudnya Maha Suci Allah dari berada di sisi tertentu, sebab 
yang demikian itu meniscayakan bertempat dan dibatasi oleh 
batas dan segala konsekuensinya, seperti gerak, diam, dll dari 
sifat makhluk.” 198 

Tanggapan: 

Perkataan Abu Ja’far Ath-Thahawi di atas adalah pernyataan 
yang global dan multi-tafsir, oleh karena itu harus dirinci apa 
maksudnya. Beliau rahimahullah dalam kitab yang sama meya¬ 
kini sifat Allah ‘uluw dan istiwa, sehingga bagaimana mungkin 
perkataan beliau di atas kita maknai bahwa beliau menolak sifat 
‘uluw dan istiwa’ (??). 

Perhatikanlah sekali lagi perkataan Abu Ja’far Ath-Thahawi yang 
telah kami kutip sebelumnya, 

' o* (J Cx5- ^ b b 



198 http://abusalafy.wordpress.com/2011/01/18/penyimpangan-akidah- 
syeikh-al-albani-al-wahhabi-as-salafi/ 


163 


Allah Ta'ala Membutuhkan Tempat? 




Allah Ta'ala Membutuhkan Tempat? 


‘“Arsy dan Kursi adalah benar adanya. Allah tidak membutuhkan 
Arsy-Nya itu dan apa yang ada di bawahnya. Allah mengetahui 
segala sesuatu dan Dia berada di atas segala sesuatu.” 199 

Masih di kitab yang sama, beliau rahimahullah mengatakan, 

f' f* 

JIjCLj ys*j 

“Dan Dia (Allah) Maha Tinggi dari segala tandingan dan pe- 
nentang-Nya.” 200 

Dan telah berlalu penjelasan bahwa Maha Tinggi di sini men¬ 
cakup tinggi dari sisi dzat (‘uluw dzat) maupun dari sisi ‘uluw 
qahrd?Ln ‘uluw qadr Allah Taala? m 

Anehnya, dua perkataan Abu Ja’far Ath-Thahawi di atas tidak 
dianggap dan diabaikan, dan lebih memilih menyebutkan perka¬ 
taan Abu Ja’far Ath-Thahawi lainnya yang belum jelas maksudnya 
untuk diselewengkan maknanya sesuai dengan kehendak hawa 
nafsu pribadinya. 

Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan hafidzahullah menjelaskan maksud 
dari perkataan Abu Ja’far Ath-Thahawi yang dikutip di atas, 

“Kami katakan, di dalam kalimat tersebut mengandung makna 
global (belum jelas apa maksudnya, pent.). Jika yang dimaksud 
dengan “arah” adalah arah berupa makhluk, maka Allah tersucikan 
darinya. Tidak ada satu pun dari makhluk-Nya yang meliputi 

199 Lihat Syarh Al'Aqidah Ath Thahawiyah, Syaikh Sholeh bin ‘Abdul ‘Aziz 
Alu Syaikh, 1: 428, Darul Mawaddah, cetakan pertama, th. 1431 H. 

200 Lihat At-Ta’liqot Al-Mukhtashoroh 'ala Matni Aqidah Thahawiyyah, hlm. 
54. 

201 Ibid. 


164 



Allah Ta’ala. Jika yang dimaksud adalah menolak keberadaan 
Allah di arah atas, ini tidaklah benar. Tetap kita meyakini bahwa 
Allah berada di atas seluruh makhluk-Nya dan menolaknya adalah 
suatu kebatilan. Bisa jadi yang dimaksud oleh penulis (yaitu Abu 
Ja’far Ath-Thahawi, pent.) yaitu arah (berupa) makhluk, bukan 
arah atas, karena beliau -rahimahullah- menetapkan sifat ‘uluw 
dan juga menetapkan sifat istiwa ’ 202 

Perlu diketahui bahwa “arah” ada dua, yaitu relatif dan mutlak. 
Arah yang bersifat relatif adalah arah yang dimiliki oleh makh¬ 
luk. Jika kita berada di gedung lantai dua, maka kita lebih tinggi 
dari orang yang berada di lantai satu, tetapi lebih rendah dari 
orang yang berada di lantai enam. Jika kita berada di sebelah 
kanan sesuatu, maka kita ada di sebelah kiri dari sesuatu yang 
lain yang ada di sebelah kanan kita. Dan demikian seterusnya. 
Semua makhluk pasti dibatasi oleh enam arah yang sifatnya 
(nisbi) relatif ini. 

Adapun ‘uluw yang mutlak, adalah milik Allah semata, yaitu 
ketinggian Allah di atas seluruh makhluk-Nya. Rasulullah shal- 
lallahu \'alaihi wa sallam bersabda, 


t? 

f- 


dJijS J! 



“Dan Engkau (Allah) adalah Azh-Ahahir, tidak ada sesuatu pun 
yang ada di atas-Mu. ” 203 


Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Allah Ta’ala, karena Allah 
Ta’ala terpisah dari alam semesta atau terpisah dari makhluk-Nya. 


202 At-Ta’liqot Al-Mukhtashoroh ‘ala Matni Aqidah Thahawiyyah, hlm. 88. 

203 HR. Muslim no. 2713. 


165 


Allah Ta'ala Membutuhkan Tempat? 



Allah Ta'ala Membutuhkan Tempat? 


Makhluk Allah yang paling tinggi adalah Arsy, dan Allah di atas 
Arsy. Ini berati, Allah berada di luar alam semesta (makhluk) dan 
berada di arah atas alam (makhluk). Sehingga tidak ada tempat 
—yang merupakan makhluk—yang membatasi atau meliputi Al¬ 
lah Ta’ala. Oleh karena itu, jika yang dimaksud “arah yang enam” 
adalah arah yang bersifat relatif, maka kita katakan, “Pernyataan 
tersebut benar, Allah tidak dibatasi oleh arah yang sifatnya nisbi 
(relatif), karena ini adalah arah makhluk.” Akan tetapi, jika yang 
dimaksud adalah ‘uluw yang bersifat mutlak, maka kita katakan 
bahwa Allah berada di atas seluruh makhluk-Nya, dan seluruh 
makhluk-Nya membutuhkan Allah Ta 'ala. ” 204 


204 Lihat penjelasan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Syaikh ketika men¬ 
jelaskan perkataan Abu Ja’far Ath-Thahawi tersebut dalam Syarh 'Aqidah 
Thahawiyyah, 1/288-291. 


166 



Ketinggian ( Al-‘Uluw ) 
dan Kebersamaan 
( Ma’iyyali ) Allah 


Ulama besar di abad ke-3 Hijriyah telah menyebutkan pula 
mengenai keyakinan Ahlus Sunnah waljama’ah mengenai keber¬ 
adaan Allah di atas Arsy dan itu menunjukkan sifat ketinggian 
bagi Allah. Jika ada yang menanyakan bahwa keyakinan seperti 
ini berarti menetapkan Allah itu jauh, padahal dalam banyak 
ayat dibuktikan kalau Allah itu begitu dekat. Jawabannya, pada 
makhluk kita dapat mengatakan ia tinggi, tetapi dekat. Jika itu 
mungkin pada makhluk, maka pada Sang Kholiq lebih-lebih 
mungkin karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Selanjutnya, 
silakan menyimak pembahasan berikut ini. 

Zakariya As Saaji 205 

i * 

I 4j1AI aIsj ^ JL^C- y\ pLaV! JIS 

^ Lij5j ^ jjI LljJl?-Ol jJLsi-^ jl 

JaI U&A cJj J\ alJI J Jy)l J JIS JIS ^Ul 

— ** ♦♦ ♦ ♦♦ 

£jA i_jJL 4 j1^vu J j£- jjp (Jl*J |£bJi) (JydJI d-oJli-l 


205 Zakariya As Saaji meninggal dunia tahun 307 H. 


167 


Ketinggian (Al-'Uluw) dan Kebersamaan (Ma'iyyah) Allah 




Ketinggian (Al-'Uluw) dan Kebersamaan (Ma'iyyah) Allah 


jliCpVI j\*JJ f. Uli Uli' 

£. $■ $- f- 

Jj&l < 1^1 l!L«j tH-oJli-l (_£^j^A-l ^jI Jb*-I AJLPj l^Jasl^-j 

SjLwJI 


Imam Abu Abdillah bin Battoh Al-Akbari penulis kitab Al-Iba- 
nah Al-Kubro fis Sunnah yang terdiri dari empat jilid, ia berkata 
bahwa Abui Hasan Ahmad bin Zakariya bin Yahya As-Saaji 
berkata bahwa ayahnya, Zakariya As-Saaji berkata, “Perkataan 
dalam As-Sunnah yang kulihat bahwa sahabat kami para ulama 
hadits yang pernah kami temui meyakini Allah di atas Arsy yang 
berada di ketinggian-Nya, tetapi Dia dekat dengan hamba-Nya 
sesuai yang Dia kehendaki”. Lalu As-Saaji menyebutkan berbagai 
i’tiqod yang lain. 

Adz-Dzahabi mengatakan bahwa As-Saaji adalah ulama di 
Bashroh dan seorang hafizh terkemuka. Abui Hasan Al-Asy’ari 
mengambil hadits dan perkataan Ahlus Sunnah lainnya dari be¬ 
liau. Beliau pernah melakukan rihlah untuk belajar dari Muzani 
(murid Imam Asy-Syafi’i) dan Ar-Robi’. As-Saaji memiliki kitab 
‘Ilalul Hadits dan Ikhtilaful Fuqoha. 2Qb 

Pelajaran penting: 

Dalil-dalil yang menyebutkan kedekatan Allah adalah sebagai 
berikut. Pertama, firman Allah Ta’ala, 


ISI pIUi 4^1 4oJ jjs Jp iiiU isij 

/ *♦ ^ M ** 

4 % jjJLiy j, lji«Ji)j (J sjli-S 


206 Al 'Uluw lil'AliyyilGhoffar, hlm. 205 dan MukhtashorAl 1 Uluw , hlm.223. 


168 



“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, 
maka (jawablahj, Aku itu dekat”. Aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdo'a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendak¬ 
lah mereka memenuhi (segalaperintah-Ku) dan hendaklah mereka 
beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran 
(QS. Al-Baqarah: 186). 

Contoh berikutnya adalah firman Allah Taala, 



csjlj u&u J\ M i jis 


Allah berfirman,'Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya 
Aku bersama kamu berdua, Aku mendengar dan Aku melihat. 
(QS.Thaaha: 46). 


Begitu juga terdapat dalil dalam Shahih Muslim pada Bab ‘Di¬ 
anjurkannya Merendahkan Suara Ketika Berdzikir’, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 




“Yang kalian seru adalah Rabb yang lebih dekat pada salah seorang 
di antara kalian daripada urat leher unta tunggangan kalian. ” 207 


Sedangkan ayat yang menyebutkan keberadaan Allah di keting¬ 
gian amat banyak sekali, salah satu contohnya adalah, 




207 HR. Muslim no. 2704. 


169 


Ketinggian (Al-'Uluw) dan Kebersamaan (Ma'iyyah) Allah 



Ketinggian (Al-'Uluw) dan Kebersamaan (Ma'iyyah) Allah 


“Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di (atas) langit 
bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga 
dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?” (QS. Al-Mulk : 16). 

Yang jelas, keberadaan Allah di atas Arsy tidaklah bertentangan 
dengan kedekatan Allah dengan makhluk-Nya. Apakah kita berani 
mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Qur’an saling bertentangan? Oleh 
karena itu, ayat-ayat yang menunjukkan kedekatan (ma’iyyah) 
Allah dengan hamba-hamba-Nya tidaklah bertentangan dengan 
ayat-ayat yang menunjukkan ketinggian Allah di atas Arsy, di atas 
seluruh makhluk-Nya, melalui beberapa argumentasi berikut ini: 

Pertama, dalil-dalil yang ada menggabungkan antara ma’iyyah 
dan al-uluw, sehingga tidak mungkin kalau penggabungan di 
antara keduanya mustahil terjadi. Karena dalil-dalil Al-Qur’an 
dan As-Sunnah tidak mungkin menunjukkan atas sesuatu 
yang tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, barang siapa yang 
menyangka bahwa antara ma’iyyah dan al-uluw tidak mungkin 
terjadi, maka hendaknya dia meneliti kembali, sambil meminta 
hidayah dan taufiq dari Allah Ta’ala. 

Tidak diragukan lagi kalau terdapat dalil-dalil yang menetapkan 
sifat al-uluw (ketinggian Zat Allah di atas makhluk-Nya) dan 
dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah bersama mereka. Allah 
sendiri telah menggabungkan antara keduanya dalam firman-Nya, 


} s £ 0 £ 

e UUI Jjo Uj tjl* jyjyk Uj J*p\ (4 fpi u jiUj 


170 


“Dialahyang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemu¬ 
dian dia tinggi di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke 
dalam bumi dan apa yang keluar darinya dan apa yang turun dari 
langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di 
mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu 
kerjakan”. (QS. Al-Hadid: 4). 

Kedua, sesungguhnya tidak ada pertentangan antara al-uluw dan 
ma’iyyah. Karena kebersamaan (ma’iyyah) tidak selalu mengha¬ 
ruskan adanya pertemuan atau percampuran dalam satu tempat. 
Bisa jadi sesuatu itu tinggi secara dzatnya, tetapi bersama dengan 
yang lainnya. Sebagaimana perkataan orang Arab ,”Maa zalnaa 
nasiiru wal qomaru ma’anaa” (Selama kita berjalan, bulan bersa¬ 
ma kami). Padahal, kita mengetahui bahwa bulan di atas langit. 
Orang-orang yang mendengarnya tentu akan memahami maksud 
ma’iyyah di kalimat ini. Dan tidak mungkin kalau konsekuensi 
perkataan tersebut adalah bulan itu berada di bumi dan berjalan 
bersama orang-orang yang ada di bumi. Kalau penggabungan 
antara ma’iyyah dan al-’uluw di kalangan makhluk bisa terjadi, 
maka lebih-lebih lagi dengan Allah Ta’ala. 

Ketiga, taruhlah bahwa makna ma’iyyah dan al-‘uluw pada 
makhluk adalah saUng bertentangan dan tidak mungkin terjadi 
bersamaan, maka hal itu tidaklah mengharuskan bahwa pada 
Zat Allah juga berlaku demikian. Karena tidak ada yang serupa 
dengan Allah Ta’ala dalam seluruh sifat-Nya. Sehingga kita tidak 
boleh menyamakan antara ma’iyyah makhluk dengan ma’iyyah 
Allah Ta’ala. 

Keempat, para ulama telah menjelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan kebersamaan Allah Ta’ala dengan para makhluk-Nya 


171 


Ketinggian (Al-'Uluw) dan Kebersamaan (Ma'iyyah) Allah 


Ketinggian (Al-'Uluw) dan Kebersamaan (Ma'iyyah) Allah 


adalah Allah Ta’ala itu meliputi para makluk-Nya dengan ilmu 
dan kekuasaan-Nya. Allah Ta’ala melihat perbuatan-perbuatan 
makhluk-Nya di mana dan kapan saja mereka berada, baik di 
darat atau di laut, ketika siang ataupun malam. Tujuan para ulama 
dengan penjelasan tersebut adalah untuk membantah keyakinan 
sekte Jahmiyyah dan sekte-sekte lainnya yang menyatakan bahwa 
Allah Ta’ala itu menyatu dengan makhluk-Nya dan Zat-Nya 
berada di setiap tempat dengan berdalil (lebih tepatnya: berdalih) 
dengan dalil-dalil yang menunjukkan ma’iyyah Allah dengan 
makhluk-Nya. 208 

Abui Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam ATAqidah 
Al-Wasithiyah berkata, “Kedekatan dan kebersamaan Allah yang 
disebutkan dalam Al-Kitab dan As-Sunnah tidaklah bertentang¬ 
an dengan ketinggian Allah Ta’ala. Tidak ada sesuatu pun yang 
semisal dengan-Nya dalam setiap sifat-sifat-Nya. Allah Maha 
Tinggi, tetapi dekat. Dia Maha Dekat, tetapi tetap berada di 
ketinggian.” 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah ber¬ 
kata, “Tidak ada pertentangan sama sekali antara kedekatan dan 
ketinggian Allah. Karena sesuatu ada yang jauh, tetapi dekat. Ini 
kondisi yang ada pada makhluk. Jika makhluk demikian, bagai¬ 
mana lagi pada Kholiq (Sang Pencipta)?! Allah bisa saja dekat 
sekaligus berada di ketinggian. Allah itu begitu dekat dengan 
kita dari urat leher hewan tunggangan.” 209 


208 Lihat Fathu Robbil Bariyyah bi Talkhiishi Al-Hamawiyyah, karya Syaikh 
Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, hlm. 48-49 dan 52-53, Daar Ibnul 
Jauzi, th. 1424 H. 

209 Syarh 'Aqidah Al Wasithiyah, Syaikh Muhammad bin Sholeh Al ‘Utsaimin, 
terbitan Dar Ibnul Jauzi, cetakan keempat, 1424 H, 2: 53. 


172 



Muhammad bin Jarir Ath Thobari 210 . 
Penulis kitab tafsir terkemuka 


Disebutkan dalam kitab tafsir karya Abu Ja’far Muhammad bin 
Jarir Ath-Thobari yang banyak berisi perkataan para salaf, ketika 
menafsirkan firman Allah Ta’ala, 





“Dan Dia berkehendak (menuju) langit'f QS. Fushshilat: 11). Yang 
dimaksud dengan ayat ini kata Ar-Robi’bin Anas adalah, 


UJ' J! 


“Naik di ketinggian.” 211 
Sedangkan mengenai ayat, 



“Kemudian Allah berada tinggi di atas ‘Arsy. ” Yang dimaksudkan 
dengan ayat ini kata Ath-Thobari, 

“Tinggi di atas Arsy.” 212 


210 Ibnu Jarir Ath Thobari hidup pada tahun 224-310 H. 

211 Tafsir Ath Thobari , 1: 456. 

212 Tafsir Ath Thobari, 13: 411. 


173 


Ketinggian (Al-'Uluw) dan Kebersamaan (Ma'iyyah) Allah 



Ketinggian (Al-'Uluw) dan Kebersamaan (Ma'iyyah) Allah 


Pelajaran Penting: 

Sebagaimana yang sudah kami sebutkan, Ibnul Qayyim dalam 
bait sya’ir An-Nuniyah memberikan empat definisi istiwa’: ista- 
qorro (menetap), 'alaa (tinggi), irtafaa (naik), dan sho’ada (naik). 

Sehingga sifat istiwa menunjukkan Allah tidak di mana-mana 
dan bukan di setiap tempat serta tidak bersatu dengan makh- 
luk-Nya karena Allah berada tinggi di atas seluruh makhluk-Nya. 

Syaikh Muhammad Kholil Harros hafizhohullah mengatakan, 
“Ahlus Sunnah wal Jama’ah mengimani yang diberikan dari 
Allah tentang diri-Nya yaitu bahwasanya Allah ber-istiwa’ di 
atas ‘Arsy-Nya dan terpisah dari makhluk-Nya dengan kaifiah 
(cara) yang hanya diketahui hanya oleh-Nya. Sebagaimana kata 
Imam Malik, “Ber -istiwa’ itu ma’lum (sudah diketahui makna¬ 
nya), sedangkan kaifiahnya (hakikatnya atau cara ber-istiwa’) 
itu tidak diketahui.” 213 

Ibnu Khuzaimah 214 

Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah berkata, 

l * 

U* tA (JIjlu»I ob ^ {j* 

jp jaij VI j c_jb uis 

• * * * 

J>lj UJiJI Jj&I 


213 i Syarh Al'Aqidah Al Wasithiyah, Syaikh Muhammad Kholil Harros, terbitan 
Ad Durur As Sunniyah, cetakan keenam, 1429 H, hlm. 172. 

214 Ibnu Khuzaimah hidup pada tahun 223-311 H. 


174 



“Siapa yang tidak menetapkan keberadaan Allah di atas Arsy 
dan Dia ber -istiwa’ (menetap tinggi) di atas langit yang tujuh, 
terpisah dari makhluk-Nya, maka ia kafir dan dimintai taubat. 
Jika ia tidak mau bertaubat, maka dipenggal saja lehernya dan 
dibuang ke tempat sampah supaya baunya tidak menyakiti ahlul 
kiblat (muslim) dan ahlu dzimmah (non-muslim).”. 

Ibnu Khuzaimah adalah ulama terkemuka dalam ilmu hadits dan 
juga fikih. Beliau di antara dai Ahlus Sunnah dan ulama yang 
konsisten dalam penetapan nama dan sifat Allah. Beliau memiliki 
kedudukan mulia di Khurasan. Ibnu Khuzaimah mengambil 
fikih dari Muzani—murid Imam Asy Syafi’i—dan mendengar 
ilmu dari Ali bin Hajr dan ulama semasanya. Beliau meninggal 
dunia dalam usia 80-an. 215 


Tsa’lab, Imam Al Arobiyah, ulama 
pakar bahasa 216 

Al-Hafizh Abui Qosim Al-Lalika-i dalam kitab As-Sunnah 
berkata bahwa ia mendapat tulisan tangan Ad-Daruquthni dari 
Ishaq Al Kadzi Abui Abbas—dikenal dengan Tsa’lab—berkata, 


3 d? 5 ^ cii f Wj*-* 

I I ^ ^^~3 A 3 *^ d ^ A* 3^~^ ^ 

iA 3a^ 3 Ad 'A*3*~^ d 


215 Al ‘Uluw lilAliyyil Ghoffar, hlm. 207 dan Mukhtashor Al ‘Uluw, hlm. 225- 
226. 

216 Tsa’lab meninggal tahun 291 H. 


175 


Ketinggian (Al-'Uluw) dan Kebersamaan (Ma'iyyah) Allah 



Ketinggian (Al-'Uluw) dan Kebersamaan (Ma'iyyah) Allah 


“Istiwa bermakna menuju (aJlp JJil), walau tidak persis menetap. 
Sedangkan makna istawa ilas samaa adalah menuju ( ( J^sl). Adapun 
makna istawa ‘alalArsy adalah tinggi Makna istawa wajhuh 
adalah bersambung (J^ajl). Makna istawal qomar adalah penuh 
(*)h«l). Sedangkan makna istawa Zaid w a Amr adalah keduanya 
mirip dalam perbuatan walau tidak mirip orangnya.” 217 


Abu Ja’far Ath Thahawiy 218 , ulama 
terkemuka madzhab Hanafiyah 


Dalam kitab akidahnya, Ath-Thahawiy berkata, 




‘“Arsy dan Kursi adalah benar adanya. Allah tidak membutuhkan 
Arsy-Nya itu dan apa yang ada di bawahnya. Allah mengetahui 
segala sesuatu dan Dia berada di atas segala sesuatu.” 219 


217 AlVluwlirAliyyilGhoffar,\Am.2\?> dan MukhtashorAl'Uluw,\\\m. 230- 

231. 

218 Ath Thahawiy hidup pada tahun 239-321 H. 

219 Lihat Syarh AlAqidah Ath Thahawiy ah, Syaikh Sholeh bin Abdul Aziz 
Alu Syaikh, terbitan Darul Mawaddah, cetakan pertama, 1431 H, 1:428. 


176 



Abu Muhammad Al Barbahariy Al 
Hasanbin Ali bin KholiU ulamabesar 
Hanabilah di Baghdad 

Dalam Syarhus Sunnah, Al-Barbahariy berkata, 




“Allah berada di atas Arsy dan menetap di atas-Nya. Namun, 
ilmu Allah di setiap tempat. Tidak ada suatu tempat yang lepas 


dari ilmu Allah”. 221 


Pelajaran penting: 

Ayat berikut mendukung pernyataan di atas yaitu Allah menetap 
tinggi sedangkan yang di mana-mana adalah ilmu Allah, 


^ p\j\ k —-djUUJI jU 

e UUI ja J \yi Uj tjl® ^ji4 g^' (i j^4d ^ 

j^vaJ <j^U*J Uj j£X5" U y&y 1^3 ^jJu l®j 


“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, ke¬ 
mudian Dia menempat tinggi di atas 'Arsy-Nya. Dia mengetahui 
apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya 
dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan 
Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Hadid: 4). 


220 Al Barbahariy meninggal dunia pada tahun 329 H. 

221 Syarhus Sunnah , A Hasan bin ‘Ali bin Kholf A Barbahariy Abu Mu¬ 
hammad, terbitan Dar Ibnul Qayyim, cetakan pertama, 1408 H, hlm. 24. 


177 


Ketinggian (Al-'Uluw) dan Kebersamaan (Ma'iyyah) Allah 



Ketinggian (Al-'Uluw) dan Kebersamaan (Ma'iyyah) Allah 


Ayat ini begitu jelas tidak mempertentangkan keberadaan Allah 
di atas Arsy dan ilmu Allah yang mengetahui segala tempat. 
Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, 


\lf UJol 11 sL* j&j zCs* J ^ 


“Surat Al Hadid ayat 4 menyebutkan bahwa Allah berada di atas 
Arsy dan Dia mengetahui segala sesuatu. Meskipun begitu Allah 
pun bersama kita di mana saja kita berada”. 222 


Abui Hasan Al Asy’ari 

Imam Abui Hasan Al Asy’ari rahimahullah, yang menjadi panutan 
golongan Asyaa’iroh 223 , berkata dalam kitab beliau, Risalah ila 
Ahli Ats-Tsaghr, ketika menyebutkan ijmak (kesepakatan) para 
salaf dalam poin yang kesembilan, 


f ♦ £ 

AlJI} : JlSj { fkt J iJi ot (i ^ 

. (A-jJaJI ^Jl Jiwaj 

uM' a^3 gM' J* 6^'} : J^3 

^3^«^ (Jj- |i (J^3 ijAall (JaI Jli 1^ 

■ f-ijh 


222 Majmu AlFatawa, 5: 103. 

223 Sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah kembali (ruju) ke manhaj 
salaf. 


178 



f f 

OljUJI J c ^ ^ 3 ^“ ^wJ ^ (^^** ^ I 3 

"> " * * 

J^rj Jff' ^ *^j J£" £• ^ <_£>■ o^J^'i 

^1 >1 dUS ^ {^U ^f ^ jij} j-Jji JAJS 
• [y^ - •—-'s 5 " |»-t: ^ 3 ~^~ 4 ^ c ' dI 


“(Mereka para salaf telah bersepakat) bahwa Allah Ta’ala di atas 
langit, di atas Arsy-Nya, dan tidak di bumi. Hal tersebut ditun¬ 
jukkan oleh firman Allah Ta’ala, 



p5o u! fU-UI j£L«l 


“Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di (atas) 
langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu 

.. ” (QS. Al-Mulk: 16). 


Allah Ta’ala juga berfirman, 



<*Sj ^M^aJ I J dJti lj tAulaJ I jkjSsJ I -Tkdaj AlJ j 


“Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal 
shalih dinaikkan-Nya.” (QS. Faathir: 10). 


Dan juga firman Allah Ta’ala, 




“Tuhan yang Maha pemurah di atas Arsy. ” (QS. Thaha: 5). 


179 


Ketinggian (Al-'Uluw) dan Kebersamaan (Ma'iyyah) Allah 


Ketinggian (Al-'Uluw) dan Kebersamaan (Ma'iyyah) Allah 


Tidaklah (yang dimaksud dengan) istiwa’ di atas ‘Arsy (yaitu 
bermakna) istiilaa ’ (menguasai atau berkuasa) sebagaimana yang 
dikatakan oleh pengikut Qadariyyah. Karena sesungguhnya Allah 
Ta’ala terus-menerus menguasai segala sesuatu. 

Sesungguhnya Allah Ta’ala mengetahui segala hal yang tersem¬ 
bunyi dan yang lebih samar dari hal yang tersembunyi. Tidak 
ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada 
di langit maupun yang ada di bumi. Seakan-akan Allah Ta’ala 
hadir bersama segala sesuatu. Hal ini telah ditunjukkan oleh 
firman Allah Ta’ala, 



jij 


“Dan Dia (Allah) bersamamu, di mana saja kamu berada.” 

(QS. Al-Hadid: 4). 


Para ulama menafsirkan ayat ini dengan takwil, yaitu bahwasann- 
ya ilmu Allah meliputi mereka, di mana pun mereka berada.” 224 

Dari penjelasan Imam Abui Hasan Al Asy’ari di atas, dapat kita 
simpulkan beberapa poin berikut ini: 

1. Keimanan bahwa Allah di atas langit, di atas Arsy telah 
disepakati oleh para salaf. 

2. Memaknai istiwa’ dengan istaula (istiilaa’) yang artinya 
menguasai, merupakan penyelewengan (tahrif) yang 
dilakukan oleh ahli bid’ah dari golongan Qadariyyah, 
yaitu Mu’tazilah. 


224 Risalah ila AhliAts-Tsaghr, 1/130-133, Asy-Syamilah. 


180 



3. Keimanan bahwa Allah di atas langit tidaklah berten¬ 
tangan dengan ayat-ayat yang menunjukkan kebersamaan 
(ma’iyyah) Allah dengan makhluk-Nya. Karena yang 
dimaksud adalah bahwa ilmu Allah bersama (meliputi) 
makhluk-Nya, di manapun mereka berada. 


181 


Ketinggian (Al-'Uluw) dan Kebersamaan (Ma'iyyah) Allah 


Allah itu Dekat dalam Doa 


182 


Allah itu Dekat dalam 

Doa 


Imam Al-Muzani rahimahullah dalam Syarhus Sunnah-nyz berkata, 


j 12 H j pcii 44 J 


“Allah itu dekat ketika ada yang berdoa. Allah itu jauh keperka- 
saan-Nya dari makhluk, tidak mungkin dikalahkan oleh makhluk.” 


Allah itu mengabulkan doa orang yang meminta ketika ada yang 
meminta kepada-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam firman 
Allah, 


ISI £0)1 SjpS 




s p ^ ' > o 0 

** ' ♦♦♦ ~ ** ^ x 


“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, 
maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 
permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku. 
Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan 
hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada 
dalam kebenaran .” (QS. Al-Baqarah: 186). 


183 


Allah itu Dekat dalam Doa 



Allah itu Dekat dalam Doa 


Dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiyalla.hu ‘anhu, ia berkata, 


alj j* ISI llS 4 -^Luj dp <&l J*-&\ J^j ^ llS' 

»—^Luj 4 wJLc- <Uil ^lll <■ UjIj^I cldjJjjl bj\5j 1^* 

bU % p! Sf ^JS 4 j* l^:jl c j-lSJI l^j b 

«oJJ*- jdjj Ac”"l iljbJ t tfSoj3 *^i ‘ dj t 


“Kami pernah bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. 
Jika sampai ke suatu lembah, kami bertahlil dan bertakbir dengan 
mengeraskan suara kami. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas 
bersabda, “ Wahai sekalian manusia, lirihhanlah suara kalian. Kalian 
tidaklah menyeru sesuatu yang tuli dan ghaib. Sesungguhnya Allah 
bersama kalian. Allah Maha Mendengar dan Maha Dekat. Maha 
berkah nama dan Maha Tinggi kemuliaan-Nya.” (HR. Bukhari, 
no. 2992 dan Muslim, no. 2704). 


Sebagian sahabat radhiyallahu ‘anhum berkata, 


jj/ls 9 jL*j jt 9 bLo J U|j aJ^I Jjdj b 

4 »fyi ojiSs 


“Wahai Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami 
cukup bersuara lirih ketika berdoa ataukah Rabb kami itu jauh 
sehingga kami menyerunya dengan suara keras?” Lantas Allah 
Ta’ala menurunkan ayat di atas (surah Al-Baqarah ayat 186). 
(Majmuah Al-Fatawa, 35:370). 


184 


Abui Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Kedekatan 
yang dimaksud dalam ayat ini adalah kedekatan Allah pada 


orang yang berdoa (kedekatan yang sifatnya khusus).” ( Majmuah 
Al-Fatawa, 5:247). 

Perlu diketahui bahwa kedekatan Allah itu ada dua macam: 

1. Kedekatan Allah yang umum dengan ilmu-Nya, ini 
berlaku pada setiap makhluk. 

2. Kedekatan Allah yang khusus pada hamba-Nya dan 
seorang muslim yang berdoa pada-Nya, yaitu Allah 
akan mengijabahi (mengabulkan) doanya, menolongnya 
dan memberi taufik padanya. {TafsirAs-Sa’di, hlm. 77). 

Kedekatan Allah pada orang yang berdoa adalah kedekatan 
yang khusus—pada macam yang kedua—(bukan kedekatan 
yang sifatnya umum pada setiap orang). Allah begitu dekat pada 
orang yang berdoa dan yang beribadah pada-Nya. Sebagaimana 
disebutkan dalam hadits pula bahwa tempat yang paling dekat 
antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika ia sujud. 
(Majmuah Al-Fatawa, 15:17). 


Kedekatan Allah ketika sujud 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 
\'alaihi wa sallam bersabda, 




‘Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah 
ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa saat itu. 
(HR. Muslim, no. 482). 


185 


Allah itu Dekat dalam Doa 


Allah itu Dekat dalam Doa 


Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu \'anhum a bahwa Rasulullah shal- 
lallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 



“Adapun ketika rukuk, maka agungkanlah Allah. Sedangkan ketika 
sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa tersebut 
pasti dikabulkan untuk kalian.” (HR. Muslim, no. 479). 

Aturan berdoa ketika sujud: 

(1) berdoa ketika sujud setelah membaca bacaan saat sujud seperti 


SUBHAANA ROBBIYAL A’LAA”, 


« 


(2) berdoa ketika sujud tidak dikhususkan pada sujud yang terakhir, 

(3) berdoa dengan bahasa Arab, 

(4) boleh berdoa dengan doa yang berasal dari Al-Quran, dan 

(5) tidak boleh telat dari imam ketika berdoa saat sujud. 


186 



Mengenal ‘Arsy dan 
Kursi Allah Ta’ala 


Keimanan terhadap keberadaan ‘Arsy dan “kursi” termasuk dalam 
keimanan terhadap hal-hal yang ghaib. Keimanan terhadap hal 
ghaib inilah yang menjadi ciri khusus hamba-hamba Allah Ta’ala 
yang beriman. Allah Taala berfirman, 


i > »* , 

u 


jJ! 0 aJ eloj 'i 0li5Ol iJdi 

LsJj 12?j I b 


“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi 
mereka y angbertaqwa. (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang 
ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rizki 
yang kami anugerahkan kepada mereka. ” (QS. Al-Baqarah: 2-3). 


Arsy adalah benar adanya, karena Allah Taala telah menyebutkan¬ 
nya di banyak ayat dalam Al-Qur’an. Allah Ta’ala adalah pemilik 
Arsy yang sangat agung dan dia ber-istiwa’ di atas Arsy sesuai 
dengan keagungan dan kebesaran-Nya. Allah Ta’ala berfirman, 



y 0 o p 


‘Yang memiliki Arsy, lagi Maha Mulia. ” (QS. Al-Buruj: 15). 
Dalam banyak ayat, Allah Ta’ala berfirman tentang ‘Arsy-Nya, 


187 


Mengenal'Arsy dan Kursi Allah Ta'ala 



Mengenal 'Arsy dan Kursi Allah Ta'ala 



jjiii 




“(Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang mempunyai ‘Arsy. ” 
(QS. Al-Mu’min/Ghafir: 15). 


> e o J j o p y o j 


“Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Yang mempunyai 
‘Arsy, lagi Maha Muliai' (QS. Al-Buruj: 14-15). 


/f o f ^ J5 p ^ ^ ^ y / o ^ 

<i|>Qp l^lpj t-jp* jp Hjj ljJL« I ^«ilJ Ujj.ajt.lIOj 


“(.Malaikat-malaikat) yang memikuVArsy dan malaikat yang berada 
di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman 
kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orangyang beriman 
(seraya mengucapkan): “Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau 
meliputi segala sesuatuY (QS. Al-Mu’min/Ghafir: 7). 


Juga disebutkan dalam hadits, 


j! : lijlp $1 j\ 

4 ^1 &l S/1 dl S/ )) : Jj2 

cOljUU! B S/l *J1 S/ c 4>j a S/l ilj S/ 

• 5^" (( Vjj Vjj 


188 


Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam ketika mengalami kesulitan, beliau mengucapkan, 


LAA ILAAHA ILLALLOH AL-AZHIIM AL-HALIIM, 
LAA ILAAHA ILLALLOH ROBBUL ARSYIL AZHIIM. 
LAA ILAAHA ILLALLOH, ROBBUS SAMAAWAATI WA 
ROBBUL ARDHI WA ROBBUL ARSYIL KARIIM. 


[Artinya: Tiada ilah (sesembahan) yang berhak disembah 
selain Allah yang Maha Agung dan Maha Santun. Tiada ilah 
(sesembahan) yang berhak disembah selain Allah, Rabb yang 
menguasai Arsy, yang Maha Agung. Tiada ilah (sesembahan) 
yang berhak disembah selain Allah-(Dia) Rabb yang menguasai 
langit, (Dia) Rabb yang menguasai bumi, dan (Dia) Rabb yang 
menguasai Arsy, lagi Mahamulia]. 225 


Beberapa sifat ‘Arsy yang terdapat 
dalam Al (fur’an dan As Sun nah 

1. Arsy adalah makhluk Allah yang agung dan mulia. 


Allah Ta’ala dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam te¬ 
lah menyifati Arsy sebagai makhluk yang agung dan mulia. 
Allah Ta’ala berfirman, 



“Dan dia adalah Rabb yang memiliki ‘Arsy yang agung. 


(QS. At-Taubah: 129). 


225 HR. Bukhari no. 6346 dan Muslim no. 2730. 


189 


Mengenal'Arsy dan Kursi Allah Ta'ala 



Mengenal 'Arsy dan Kursi Allah Ta'ala 


Allah Ta’ala berfirman, 



“Maka Maha Tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Tidak ada 
sesembahan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan (yang 
mempunyai) Arsy yang mulia.” (QS. Al-Mu’minuun: 116). 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 






Tidak ada yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha 


agung lagi Maha lembut. Tidak ada yang berhak disembah 
selain Allah, Rabb Pemilik Arsy yang agung. Tidak ada yang 
berhak disembah selain Allah, Rabb Pemilik langit dan bumi, 
dan Rabb Pemilik Arsy yang mulia. ” 226 

2. ‘Arsy berada di atas air. 

Allah Ta’ala berfirman, 



“Dan Arsy-Nya berada di atas air. ” (QS. Hud: 7). 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 


226 HR. Bukhari no. 6346 dan Muslim no. 2730. 


190 



Jefi\j oljliDI Jjc 01 ji jdll C05' 

£-L$JI L..&J 1 ^U*ww4*^ 


“Allah Ta'ala telah menetapkan taqdir seluruh makhluk sebelum 
diciptakannya langit dan bumi selama lima puluh ribu tahun. ” 

Beliau bersabda, “Dan ‘Arsy-Nya berada di atas air. ” 227 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 


t^UJI Jp ‘Uijp coj^p **£$* 0^ ^3 0^ 

jpp\j jU-j u 


“Dahulu Allah (sendirian) dan tidak ada sesuatu pun selain-Nya. 
Arsy-Nya berada di atas air. Allah menulis terjadinya segala 
sesuatu dan menciptakan langit dan bumi.” 228 


3. ‘Arsy lebih tinggi dari surga Firdaus dan merupakan 
makhluk Allah yang paling tinggi. 


Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 


pij tOi-l Ja^uji Ajji oy)Ou3 

jl^il t <AA 



“Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. 
Sesungguhnya surga Firdaus adalah surga yang paling di tengah 
dan yang paling tinggi. Di atasnya ada Arsy Allah Yang Maha 


227 HR. Muslim no. 2653. 

228 HR. Bukhari no. 3191. 


191 


Mengenal'Arsy dan Kursi Allah Ta'ala 



Mengenal 'Arsy dan Kursi Allah Ta'ala 


Pengasih. Dan darinya mengalir sungai-sungai surga. 
Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata, 


fLeJI 


“Antara langit ketujuh dan kursi lima ratus tahun. Antara kursi 
dan air lima ratus tahun. Dan Arsy di atas air dan Allah Ta'ala 
berada di atas Arsy. ” 230 

Hadits ini ucapan Ibnu Mas’ud, tetapi dihukumi marfu 
(berasal dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam) sebagaima¬ 
na dinyatakan oleh Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dalam AT Qaul 
Al-Mufid. 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda, 


ajM IaJLpI 4j>-j5 42^-1 <jl 

ajal \'4 z& U 


(jijp AijSj X&-\ JaA/j’l aJls fljjLila 




0 


229 HR. Bukhari no. 2790, 7423; Ahmad dalam Al-Musnad 14/180; dan 
lain-lain. 

230 Atsar yang shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhid, 
hlm.105 dan Al-Laalikaai dalam Syarah Ushul Ttiqaad Ahlis Sunnah, 
3/396. Dibawakan pula Ibnul Qoyyim dalam Ijtima’JuyusyAlIslamiyyah, 
hlm.100. Ibnul Qoyyim berkata, “Diriwayatakan oleh Sunaid bin Daud 
dengan sanad yang shahih.” 


192 



“Sesungguhnya di surga terdapat seratus derajat, Allah siapkan 
bagi para mujahid di jalan Allah. Antara dua derajat sebagai¬ 
mana antara langit dan bumi. Jika kalian memohon kepada 
Allah, maka mohonlah kepadanya surga Firdaus. Sesungguhnya 
dia adalah tengah surga dan yang paling tinggi. Di atasnya 
adalah Arsy Allah, darinya mengalir sungai-sungai surga!' 
(HR. Bukhari, no. 2581). 

Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu \'anhum a, ia berkata, 
‘Aku dikabarkan oleh seseorang dari sahabat Nabi shallallahu 
\'alaihi wa sallam dari kalangan Anshar, bahwa Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 


\ U j “U”"! illjkj Ujj 

JU- jU-UI J^l gLZ p 

I ^ OjL £jSl j la P Uli)! ,U-UI 

: JB . JIS ISU J15 UU 

UjjJI *UU! ojU UaJu oljUUJI 


‘Akan tetapi, Rabb kita yang nama-Nya mengandung sumber 
kebaikan dan keagungan, jika telah menetapkan sebuah perkara, 
maka (malaikat) para pembawa ‘Arsy bertasbih, kemudian 
bertasbih pula para penghuni langit, begitu seterusnya secara 
berantai hingga sampai kepada penghuni langit dunia. Kemu¬ 
dian mereka yang berada setelah para (malaikat) pembawa Arsy 
kepada para (malaikat) pembawa Arsy, “Apa yang dikatakan 
Rabb kalian T’Lalu mereka mengabarkan apayangDia katakan. 
Kemudian penghuni langit satu sama lain saling menanyakan 


193 


MengenalArsy dan Kursi Allah Ta'ala 


Mengenal 'Arsy dan Kursi Allah Ta'ala 


kabar tersebut hingga akhirnya berita tersebut sampai ke langit 
dunia _” (HR. Muslim, no. 4136). Ini jelas sekali menun¬ 

jukkan ‘Arsy itu di atas seluruh langit. 

4. ‘Arsy memiliki beberapa tiang. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 


‘ Cr* Jj' 

Jdi jlll ^ (C'js ^ USli 1>-T 151 

jjIaJI 


“Sesungguhnya manusia nanti akan binasa pada hari kiamat. 
Dan aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan. Tiba- 
tiba aku berada di sisi Musa yang berpegangan pada salah satu 
tiang 1, Arsy. Maka aku tidak mengetahui apakah dia dibangkit¬ 
kan sebelumku atau memang dikecualikan (tidak dibinasakan) 
karena pernah meninggal di bukit Thuur. ” 231 


5. ‘Arsy dipikul oleh delapan malaikat. 


Allah Ta’ala berfirman, 


t a 




Lcrlpj UjJ yyjJJ y Aj 

^ H “ / 

k— j!<j«p 

“(Malaikat-malaikat) yangmemikuTArsy dan malaikat yang 


231 HR. Bukhari no. 2412,3398, dan 4638. 


194 



berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka 
beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang- 
orang yang beriman (seraya mengucapkan), ‘Ya Tuhan kami, 
rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah 
ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti 
jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang 
menyala-nyala. (QS. Al-Mu’min: 7). 

Allah Ta’ala berfirman, 



UTayJ yjjjj Sl> j Jfjf' 


“Dan pada hari itu (hari kiamat) delapan orang malai¬ 
kat menjunjung ‘Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka. ” 
(QS. Al-Haqqah: 17). 


6. Allah ber-istiwa ’di atas Arsy. 


Tentang hal ini telah kami sebutkan dalil-dalil yang sangat 
banyak. Di antaranya adalah firman Allah Ta’ala , 


pgt (J J *>jVlj OljUOJI jU- (jiJI iSl 01 

4 ® cM' j* p 


“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan 
langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia tinggi di atas 
‘Arsy.” (QS. Al-A’raf: 54). 


195 


Mengenal'Arsy dan Kursi Allah Ta'ala 


Mengenal 'Arsy dan Kursi Allah Ta'ala 


7. 


‘Arsy adalah makhluk Allah Ta’ala yang paling besar. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 



slAll I I I (J-* 35 J 


“Tidaklah langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi kecuali 
seperti gelang yang dilempar ke tanah lapang. Dan besarnya 
‘Arsy dibandingkan dengan kursi seperti besarnya tanah lapang 


dibandingkan gelang tersebut. ” 232 


Hadits ini menunjukkan bahwa Arsy adalah makhluk Allah 
Ta’ala yang paling besar. 

Dalam firman Allah Ta’ala, 



“Yang mempunyai ‘Arsy, lagi Mahamulia.” (QS. Al-Buruj: 
15). Menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, 
al-majiid adalah sifat yang menunjukkan keluasan dan 
kebesaran. Demikian disebutkan dalam kitab tafsirnya. Jadi, 
al-majiid artinya Mahabesar, Mahaagung, dan Mahaluas. 

Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyebutkan, 
“Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah itu punya Arsy 
yang Mahaagung. Dan Allah itu Mahabesar, Mahatinggi 


7. 


196 


232 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Kitabul ‘Arsy 1/114. Dinilai shahih oleh 
Al-Albani dalam Silsilah Ash-Shahihah no. 109. 



dari setiap makhluk-Nya. Al-majiid sendiri ada dua cara 
baca. Cara pertama, bisa dengan al-majiidu berarti Allah 
itu Mahamulia (Mahaagung). Cara kedua, bisa dengan 
al-majiidi berarti Arsy Allah itu yang begitu besar. Kedua 
makna ini shahih.” 


Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah 
dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Allah itu pemilik 
Arsy yang agung. Besarnya Arsy itu seluas langit, bumi, dan 
kursi. Kursi dibandingkan dengan Arsy seperti cincin yang 
dilemparkan di tengah-tengah tanah yang lapang. Arsy 
disebutkan di sini karena Arsy itu begitu besar. Dan Arsy 
adalah makhluk Allah yang paling dekat dengan-Nya. Inilah 
penafsiran jika Al-Majiid dibaca al-majiidi. 

Dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, ‘Aku pernah 
mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda,’ 


O'? 


“ Tiadalah Kursi itu berada di Arsy melainkan hanyalah bagaikan 
sebuah gelang besi yang dicampakkan di tengah padangpasir. ” 233 

Kursi adalah letak kedua kaki Allah Subhanahu wa Taala. 
Sedangkan Arsy itu ibarat ranjang bagi raja, ini ditinjau 
dari sisi bahasa. Ibnu Abil ‘Izz Al-Hanafi berkata bahwa 


233 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Arsy, 58; Tafsir Ath-Thabariy, 
3/3/10; Tafsir Ibnu Katsir, 1:317, Al-Baihaqi daAmATAsma' waAsh-Shifat, 
510. Hadits ini di-shahihAs&n oleh Syaikh Al-Albani dalam Mukhtashar 
Al-Uluw, hlm. 130 dan Silsilah Al-Ahadits Ash-shahihah, 1:173. 


197 


Mengenal'Arsy dan Kursi Allah Ta'ala 



Mengenal 'Arsy dan Kursi Allah Ta'ala 


‘Arsy itu seperti ranjang yang punya tiang-tiang yang dipikul 
malaikat, itu seperti kubah bagi langit, dan ‘Arsy itu di atas 
seluruh makhluk, dan Arsy itu berat sekali. Dalam dzikir 
pagi-petang disebutkan, 

^ x o ^ ^ ^ J, 

C 4jjj C C 4^1 

SIJLoa 

^ /• / /v 

“Mahasuci Allah. Aku memuji-Nya sebanyak makhluk-Nya, 
sejauh kerelaan-Nya, seberat timbangan ‘Arsy-Nya, dan seba¬ 
nyak tinta tulisan kalimat-Nya.”(HR. Muslim, no. 2726). 234 

Kalau Arsy saja begitu besar, bagaimana lagi dengan yang 
memilikinya, yaitu Allah Ta’ala. Subhanallah! 

Besarnya Arsy Allah dapat diketahui pula dari malaikat yang 
memikulnya sebagaimana disebutkan dalam ayat, 



y y y s & s 2 C5 

<+T.j dy>- (jhj ^ jr4^ I 

0 ^ ^^ s s* ) ^ ' 0 s 

UUj * (Ja (Jp Uuj IjJVl j^jIJ jjjj.fi. khlo j aj 

M ** / 


“(Malaikat-malaikat) yang memikuTArsy dan malaikat yang 
berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabbnya dan mereka 
beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang- 
orang yang beriman (seraya mengucapkan): ‘Ya Rabb kami, 
rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah 
ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti 


234 Lihat Al-QaulAl-FaridFawaid 'ala Kitab At-Tauhid, hlm. 541. 


198 



jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang 
menyala-nyala (QS. Al-Mu’min/Ghafir: 7). 

Dalam ayat lain disebutkan, 



“Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. 


Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy 


Rabbmu di atas (kepala) mereka .” (QS. Al-Haaqqah: 17). 

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallal- 
lahu \'alaihi wa sallam bersabda, 



“Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malai¬ 
kat Allah pemikul Arsy, yaitu antara daging telinga dengan 
pundaknya sejauh tujuh ratus tahun perjalanan.” (HR. Abu 
Daud, no. 4727. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa 
sanad hadits ini shahih). 


199 


Mengenal'Arsy dan Kursi Allah Ta'ala 


Mengenal 'Arsy dan Kursi Allah Ta'ala 


Pemahaman ahli kalam yang keliru tentang 

‘Arsy 


Ada pemahaman keliru dari ahli kalam yang menyatakan Arsy 
itu falakun mustadir atau al—falak at-taasi (galaksi kesembilan) 
atau al-falak al-athlas, dinyatakan bahwa galaksi ini meliputi 
seluruh alam dari segala sisi. Ibnu Katsir menyanggah hal ini, 
beliau katakan bahwa hal ini tidaklah benar. 


Karena Allah Ta’ala menyatakan, 



AklUj JX> j (jf cUikJIj 


u Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan 
pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Tuhanmu 
di atas (kepala) mereka.” (QS. Al-Haqqah: 17). 


Di sini menunjukkan bahwa Arsy itu memiliki tiang-tiang yang 
dipikul oleh para malaikat. Galaksi tentu tidak demikian adanya. 


Beberapa sifat Kursi yang terdapat 
dalam Al Qur’an dan as sunnah 

1. Kursi lebih besar dari langit dan bumi. 

Allah Ta’ala berfirman, 



“Kursi Allah meliputi langit dan bumi. ”(QS. Al-Baqarah: 255). 


200 


2. Kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah Ta’ala. 

Dari Sa’id bin Jubair, Ibnu ‘Abbas radhiyalla.hu ‘anhum'i. 
berkata tentang tafsir ayat di atas, 


ojjS jJdL y jjdlj 

“Kursi adalah tempat meletakkan kedua telapak kaki-Nya. 
Adapun Arsy, maka tidak ada yang mengetahui ukurannya 
kecuali Allah Ta’ala. ” 23S 


Atsar ini juga merupakan dalil bahwa Arsy adalah makhluk 
Allah yang paling besar karena luasnya tidak dapat kita 
bayangkan dan hanya Allah yang mengetahuinya. 


Pemahaman yang keliru tentang Kursi Allah 

Para pakar ilmu astronomi yang mempelajari tentang benda langit, 
mereka menyatakan bahwa Kursi itu adalah galaksi kedelapan, 
mereka sebut dengan falak al-kawakib ats-tsawaabit. Pernyataan 
mereka ini jelas keliru. 

Sanggahannya, Kursi Allah sendiri begitu besar dibandingkan 
dengan langit dan bumi sebagaimana riwayat yang telah dise¬ 
butkan di atas. Kursi di sini juga secara bahasa bukan bermakna 


235 Diriwayatkan oleh Al-Hakim dabira Al-Mustadrak (2/310) dalam Kitaabut 
Tafsir. Al-Hakim berkata,"Hadits shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim 
dan mereka tidak mengeluarkannya.” Adz-Dzahabi berkata,"Sesuai syarat 
Bukhari-Muslim.”Dikeluarkan pula oleh Ath-Thabrani dalam Al-Mu’jam 
Al-Kabiriyil'y) ) dan juga Al-Haitsami dalam Majma’Az-Zawaid (6/323) 
dan beliau berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan perawinya 
adalah perawi shahih .” 


201 


Mengenal'Arsy dan Kursi Allah Ta'ala 



Mengenal 'Arsy dan Kursi Allah Ta'ala 


galaksi ( al-falak ). Ulama salaf menyebutkan bahwa Kursi Allah 
adalah tempat berpijaknya Kaki Allah (sesuai Maha Kesempur¬ 
naan Allah). Kursi itu terletak di hadapan Arsy seperti mirqoh 
(tangga) menuju Arsy. 


202 


Kami Beriman 
dengan Sifat “Nuzul” 


Pada awal bab, kami telah menjelaskan bahwa di antara dalil 
yang menunjukkan ketinggian Allah di atas makhluk-Nya adalah 
dalil yang menunjukkan bahwa Allah turun ke langit dunia di 
setiap malam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 
\'alaihi wa sallam, 


^ jj ~^4 4;^? 'h j JjH 


k 


o* J-4' 

4 


“Rabb kita Tabaroka wa Taala turun setiap malam ke langit dunia, 
yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, ‘Siapa saja 
yang berdo’apada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkannya. Siapa 
saja yang meminta kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya. 
Siapa saja yang memohon ampunan kepada-Ku, niscaya Aku akan 
mengampuninya ’.” 236 

Berdasarkan hadits ini, Ahlus Sunnah menetapkan bahwa Al¬ 
lah Ta’ala memiliki sifat nuzul, yaitu turun ke langit dunia di 
setiap sepertiga malam yang terakhir, tanpa takyif dan tamtsil. 


236 HR. Bukhari no. 1145 dan Muslim no. 758. 


203 


Kami Beriman dengan Sifat "Nuzul" 





Kami Beriman dengan Sifat "Nuzul" 


Abui Hasan Al- Asy’ari ketika menyebutkan kesepakatan Ahlus 
Sunnah dalam poin yang kedelapan, beliau rahimahullah berkata 


ajil 1^ LpjJI fljvJI (J j Jjb 'y 

4_dp 


“(Mereka Ahlus Sunnah bersepakat) bahwa Allah turun ke lan¬ 
git dunia sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallarn 237 


Ibnu Khuzaimah rahimahullah mengatakan, 

\ 

(Jljjj aJp {y f UAp i&ijj 

aJLJj JLa yiu kJJ JT LjjJI *}Ipj ( Jj>- l_j! 

k_•>^Jl (Jjj' ^5*3 jLA-VI OJlft Lik ^^JLJLkvO ‘LJjJj 

£ £. 
<-k>* ^ Iwji*3J ^jda^all bUuj 0*^ ‘LuL^J! AA ul 

dJj^u a^I j • Jjb aJI U-ApIj LJjJI $.1^ Lbi)L>- 

jy Jaj^ Cs* jbw>-VI oJi a ^ Lc u_j5JLu2-« 

l f- 

4»Jp «Cbl AAuOJ jl <UAu3J (JjaSI jj-ull&L* 


• *S^ ^ J |i 


237 Risaulah ila AhliAts-Tsaghr, 1/128. 


204 




f|<vu O' J O-UJJ D^ 1 jl*5»-VI oJLA 

o I <_->jjJI aAJ (J^- i j 4-Jj (Jj^i Lo^o bj^>-l (_£.i!l LjjJI 

o* Jjj^JI ol s_jlkLI J pj^j J^' JJ J^' t>« J>* Jyi 


•J^' J! i>’ 


“Diriwayatkan oleh para ulama Hijaz dan Iraq dari Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam tentang turunnya Allah ke langit dunia setiap 
malam. Kami bersaksi dengan ucapan lisan, membenarkan 
dalam hati, dan meyakini kandungan berita-berita (hadits) 
tersebut tentang turunnya Allah tanpa menggambarkan 
bagaimananya. Karena Nabi tidak menjelaskan kepada kita 
bagaimana hakikat turunnya Allah ke langit dunia, tetapi Nabi 
memberitahu kita bahwa Allah turun. Allah dan Rasul-Nya 
tidaklah menyembunyikan suatu penjelasan yang dibutuhkan 
oleh kaum muslimin tentang urusan agama mereka. 

Maka kami (Ahlus Sunnah) berkata membenarkan kabar-kabar 
(hadits) yang menyebutkan turunnya Allah tanpa membebani 
diri untuk menyebutkan bagaimana sifat atau hakikat yang 
sebenarnya. Hal ini karena Nabi shallallahu \'alaihi wa sallam 
tidaklah menyebutkan bagaimana hakikat turunnya Alah Taala. 

Dalam hadits-hadits tersebut tampak jelas dan pasti bahwa 
Alah berada di atas langit dunia karena diberitakan oleh Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa Allah turun darinya. Tidak 
mungkin dalam bahasa Arab untuk dikatakan “turun dari bawah 
ke atas”. Yang dipahami dalam pembicaraan adalah “turun dari 
atas ke bawah ”.“ 238 


238 Kitab At-Tauhiid wa Itsbaat Shifaat Ar-Rabb Azza wa Jalla, 1/289-290. 


205 


Kami Beriman dengan Sifat "Nuzul" 



Kami Beriman dengan Sifat "Nuzul" 


Abu Utsman Ash-Shabuni Asy-Syafi’i rahimahullah mengatakan, 


AjUwu Ji>. p-r“^ p ] 

aLJ ^3 a-j^!I (Jj y tH-oJti-l cuujj 

(JjjAJ a! A_uJJ 0 JAP tLojJI £-1 <wJI 

i i .* 

t A** 1 ^ a^I A^l A^juI U Jj 

cOjJ&Us tA»Jj 4»»3 

\ 

. A&l J! aAp 

‘Akidah mereka (ahlul hadits) terhadap turun (nuzul) dan datan¬ 
gnya (maji) Allah Taala. Ahli hadits menetapkan turunnya 
Allah Ta’ala setiap malam ke langit dunia, tanpa menyerupa- 
kannya (tasybih) dengan turunnya makhluk. Demikian pula 
tanpa menyamakan (tamtsil) dan menanyakan bagaimana 
hakikatnya (takyif ). Mereka menetapkan apa yang ditetapkan 
oleh Rasulullah shallallahu \'alaihi wa sallam dan mencukupkan 
diri dengannya Mereka memahami berita (hadits) shahih yang 
ada dengan menyebutkannya sesuai dengan zhahirnya dan 
menyandarkan ilmu (tentang hakikat sebenarnya) kepada Allah 
Ta’ala .” 239 

Penyelewengan makna “An Nuzul” 

Berkaitan dengan hadits nuzul\ sebagian orang mengatakan, 
“Kami juga beriman terhadap hadits nuzul. Akan tetapi, kami 

239 Aqiidatus Salaf Ash-habul Hadits. 


206 



memahami hadits ini tidak sebagaimana pemahaman kalian. 
Tidak mungkin Allah yang turun, karena zona waktu di setiap 
tempat berbeda. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “turun” 
dalam hadits ini adalah Allah Ta’ala menurunkan rahmat-Nya.” 

Sebagian orang yang lain mengatakan, “Yang turun adalah ma¬ 
laikat Allah, bukan Allah itu sendiri.” 

Anggapan atau pendapat semacam ini dapat kita jawab atau kita 
sanggah dari beberapa sisi: 

Pertama, dalam hadits an-nuzul, Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam menyandarkan perbuatan (turun) kepada Allah Ta’ala , 
bukan yang lainnya. Jika yang beliau maksudkan adalah turunnya 
rahmat Allah atau turunnya malaikat Allah, maka tentu akan 
Nabi shallallahu \'alaihi wa sallam jelaskan kepada sahabatnya, dan 
penjelasan ini tentu akan diriwayatkan sehingga sampai kepada 
kita. Oleh karena itu, ketika mereka katakan bahwa yang turun 
adalah rahmat Allah Ta’ala , maka pada hakikatnya mereka telah 
menyelewengkan makna hadits tersebut kepada makna yang batil, 
yaitu makna yang menyelisihi ijmak Ahlus Sunnah. 

Kedua, jika turun tersebut kita maknai sebagai turunnya rahmat 
Allah Ta’ala, maka ini makna yang batil. Karena rahmat Allah 
Ta’ala turun setiap saat kepada hamba-Nya, tidak hanya turun 
di waktu tertentu saja (sepertiga malam yang terakhir). 

Ketiga, jika yang mereka maksudkan adalah “rahmat Allah yang 
bersifat khusus”, maka ini pun juga makna yang batil. Karena 
apa faedahnya jika rahmat yang khusus tersebut hanya turun 
sampai langit dunia, sehingga tidak sampai ke hamba-Nya 


207 


Kami Beriman dengan Sifat "Nuzul" 


Kami Beriman dengan Sifat "Nuzul" 


yang ada di bumi? Jelaslah bahwa hal ini adalah penyelewengan 
makna yang batil. 


Keempat, hadits an-nuzul menunjukkan bahwa yang turun 
tersebut mengatakan, 




p . j 
b (JjP Jb 


a* 


”'Barang siapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan. Barang 
siapa yang meminta kepada-Ku, niscaya Aku penuhi. Dan barang 
siapa yang memohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku ampuni . ” 240 

Perkataan ini jelas menunjukkan bahwa yang turun adalah Allah, 
karena tidak mungkin hal itu diucapkan oleh satu pun kecuali 
Allah Ta’ala. Tidak mungkin perkataan tersebut diucapkan oleh 
malaikat Allah. 241 


Oleh karena itu, barang siapa yang menyelewengkan makna 
hadits an-nuzul kepada makna yang batil semacam turunnya 
malaikat atau rahmat Allah Takala, pada hakikatnya dia telah 
terjerumus ke dalam penyimpangan. Syaikhul Islam Ibnu Tai- 
miyah rahimahullahu Ta’ala berkata, 

/ / 

yp JjIj jl Jjj$l 

“Barang siapa yang mengingkari an-nuzuul dan menyelewengkan 
maknanya (kepada makna yang batil), maka dia adalah ahli bid’ah 
yang sesat.” \Majmuah Al-Fatawa, 5:61.] 

240 HR. Bukhari no. 1145 dan Muslim no. 1808. 

241 Lihat Fathu Rabbil Bariyyah hlm. 54-55, karya Syaikh Ibnu ‘Utsaimin 
rahimahullah. 




208 




Bukankah malam selalu berganti di 
belahan dunia yang berbeda? 

Sebagian orang mengalami kerancuan berpikir dalam mema¬ 
hami sifat nuzulim, dengan mengatakan, "Dimia ini ‘kan bundar, 
malam di suatu tempat dan siang di tempat yang lain. Kalau di 
Indonesia malam, di Eropa masih siang. Dan begitu seterusnya di 
belahan dunia yang lain. Kalau Allah turun pada sepertiga malam, 
maka pekerjaan Allah hanya turun-turun saja setiap waktu bagi 
seluruh penduduk dunia. Karena waktu sepertiga malam terakhir 
berganti-ganti di seluruh dunia, sedangkan Allah itu hanya satu. ” 

Maka kita jawab, bahwa kewajiban kita terhadap hadits-hadits 
yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Ta’ala seperti hadits 
nuzul ini adalah: 

1. Beriman dengan makna atau sifat yang terdapat dalam 
dalil-dalil yang shahih sesuai dengan keagungan Allah 
Ta ala. 

2 . Tidak bertanya bagaimananya serta menggambarkannya 
(mem-visualisasi-kannya), baik dalam pikiran, terlebih 
lagi dalam ungkapan. Karena hal itu termasuk berkata 
tentang Allah Ta’ala tanpa dasar ilmu. Sedangkan ha¬ 
kikat Allah Ta’ala tidak dapat dijangkau dengan akal 
pikiran dan ilmu manusia. Perhatikanlah perkataan 
Ibnu Khuzaimah dan Abu Utsman Ash-Shabuni yang 
telah kami kutip di atas. 

3. Tidak menyerupakan sifat-Nya dengan sifat makh- 
luk-Nya. Allah Ta’ala berfirman, 


209 


Kami Beriman dengan Sifat "Nuzul" 


Kami Beriman dengan Sifat "Nuzul" 



“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah 
yang Maha Mendengar dan Melihat”. (QS. Asy-Syura: 11). 

Apabila kita memahami kewajiban-kewajiban ini, maka tidak 
ada lagi kerancuan dalam hadits nuzul atau hadits lainnya yang 
menerangkan sifat-sifat Allah Ta’ala. Hal ini karena Nabi shal- 
lallahu ‘alaihi wa sallam telah mengabarkan kepada umatnya 
bahwa Allah Ta’ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam 
yang terakhir. Berita ini termasuk ilmu ghaib yang Allah Ta’ala 
tunjukkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dan Zat 
yang memberitakan hal itu, yaitu Allah Ta’ala, mengetahui 
perubahan waktu yang terjadi di muka bumi. Allah Ta’ala 
mengetahui bahwa sepertiga malam di suatu daerah mungkin 
menjadi setengah siang di daerah yang lain . 242 

Jika Allah turun ke langit dunia, 
apakah Allah tetap tinggi di atas 
Arsy? 

Pembahasan penting lainnya adalah apakah ketika Allah turun 
ke langit dunia, Allah tetap ber -istiwa’ di atas Arsy? Lalu, 
bagaimana dengan ‘uluw Allah Ta’ala ? Jika pertanyaan seperti 
ini dimaksudkan untuk meminta penjelasan, maka tidak men¬ 
gapa. Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali 
dilontarkan oleh orang-orang yang bermaksud menyelisihi akidah 
Ahlus Sunnah untuk menolak sifat nuzul. Mereka mengatakan, 


242 Lihat Majmu Fataawa wa RasailIbnu 'Utsaimin, 1/136-137. 


210 



"Apakah Allah benar-benar turun? Jika Allah turun, bagaimana 
dengan ‘uluw (dzat) Allah Ta’ala ? Jika Allah turun, bagaimana 
dengan istiwa di atas Arsy?” 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan, 


2JL»wu«|j pl O *I 4JLo L«Ij 

{jt* iJL^sl «Gla 4 j b: <ulp j»jjd Ijla ^ ^ 

Oul U ilij uj a) JjLJ! coL/t?- ^b*j ^ ^ 

t UajS- t 4»d£- jJ I 

* . . . 


“Adapun pertanyaan, ” Apakah (ketika Allah turun) Arsy menjadi 
kosong ataukah / idak?” Menahan diri dari menjawab pertanyaan 
ini karena tidak mengetahui jawabannya, sesungguhnya ada¬ 
lah menahan diri dari menjawab sesuatu yang tidak diketahui 
(di-ilmui) hakikatnya. Jika pertanyaan seperti ini dimaksudkan 
untuk menolak apa yang ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam, maka ini keliru. Jika dalam rangka meminta 
penjelasan, maka baik.” 243 

Dari Abdullah bin Thahir, ia adalah seorang pemimpin terbaik 
di Khurasan (negeri antara Irak hingga India), ia tahu bahwa 
Allah itu berada di atas Arsy. Ia pun ragu ketika membicarakan 
Allah itu turun (nuzuul), konsekuensinya adalah Arsy Allah itu 
kosong. Imam Ishaq menyatakan dengan tegas bahwa Allah tetap 
di atas Arsy. Imam Ishaq bertanya, ‘Apa mungkin Allah turun, 


243 Syarh Hadits An-Nuzuul, hlm. 133-134. 


211 


Kami Beriman dengan Sifat "Nuzul" 



Kami Beriman dengan Sifat "Nuzul" 


tetapi ‘Arsy-Nya tidak kosong?” Abdullah binThahir menjawab, 
“Bisa saja seperti itu.” Ishaq pun berkata padanya, “Lantas kenapa 
engkau bertanya ketidakmungkinan seperti tadi?” 

Imam Ishaq berkata, “Jika Allah saja mampu turun dan tidak 
membuat Arsy-Nya kosong, tidak perlu lagi dibahas antara sifat 
turun bagi Allah dengan kosongnya Arsy.” 244 

Demikianlah pertanyaan-pertanyaan ini justru ditujukan untuk 
mendebat Ahlus Sunnah dan menolak sifat nuzul atau untuk 
menyelewengkan maknanya dengan mengatakan bahwa yang 
turun bukan Allah, tetapi malaikat-Nya, atau yang turun adalah 
rahmat Allah, dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Per¬ 
tanyaan seperti ini tidak pernah ditanyakan oleh para shahabat 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika mendengar hadits 
tentang nuzul Allah Ta’ala. Ketika para shahabat mendengar 
hadits tersebut, mereka beriman, menerima, dan membenarkan 
kabar tersebut tanpa menanyakan bagaimana dan bagaimana. 

Berkaitan dengan sifat ‘uluw, maka Ahlus Sunnah mengatakan 
bahwa Allah turun ke langit dunia, tetapi Allah tetap Maha 
Tinggi di atas seluruh makhluk-Nya. Karena bukanlah makna 
turun, bahwa ada bagian langit yang menopang atau menyang¬ 
ga Allah Ta’ala dan ada bagian langit lainnya yang menaungi 
(menjadi atap) Allah Ta’ala , karena tidak ada satu pun makhluk 
yang mampu meliputi Allah Ta’ala. 

Adapun sifat istiwa’, maka ini adalah sifat fi’liyyah , bukan sifat 
dzatiyyah, sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal bab buku 
ini. Kita tidaklah memiliki ilmu untuk membicarakan apakah 


244 Syarh Hadits An-Nuzuul, hlm. 153. 


212 



Allah tetap istiwa’ di atas Arsy ataukah tidak, sebagaimana para 
shahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga tidak membi¬ 
carakan dan menanyakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 
\ 'alaihi wa sallam. Akan tetapi, pendapat yang paling tepat dalam 
masalah ini—sebagaimana yang dinyatakan oleh mayoritas 
Ahlus Sunnah dan ahli hadits—adalah kita menetapkan bahwa 
Allah istiwa’ di atas Arsy-Nya, turun ke langit dunia setiap 
malam sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta’ala. 
Allah turun dengan tetap istiwa ’di atas Arsy-Nya dan hanya 
Allah-lah yang mengetahui bagaimana hakikat sebenarnya . 245 

Dalam Syarh Hadits An-Nuzuul, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 
rahimahullah berkata, 

di oyO £• tALo j*}\ yii£; *Vy '"U *jjdl i3iy^ 'V «Oj 

f. L>- 1^ ^yj AJJlSy . 43y3 jjli\ (jly^j *Vy tLojJI 

... 11 ^ ^ I ^ ^ I aJyy ^ ^ 4 ly kSO I Aj 

cfA) 3 i C (w Q Q *.** 11 J1 

“Sesungguhnya Allah terus-menerus di atas Arsy, tidaklah Arsy 
kosong (lebih tinggi) dari Allah, bersamaan dengan mendekat 
dan turunnya Allah ke langit dunia, dan tidaklah Arsy berada 
di atas Allah. Demikian pula pada hari kiamat sebagaimana yang 
terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Tidaklah turunnya 
Alah sebagaimana turunnya badan manusia dari suatu tempat ke 


245 Lihat Syarh Aqidah Wasithiyyah, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsai- 
min, hlm. 306-307 dan Syarh Aqidah Wasithiyyah , Syaikh Shalih bin 
Abdul Aziz Alu Syaikh, 2/32. 


213 


Kami Beriman dengan Sifat "Nuzul" 




Kami Beriman dengan Sifat "Nuzul" 


bumi (ke bawah), sehingga atap menjadi di atas mereka. Bahkan 
Allah tersucikan dari hal yang demikian.” 

Ibnu Taimiyyah menyimpulkan bahwa pernyataan ‘Arsy itu 
menjadi kosong, ini hanya pendapat segelintir ulama hadits. 
Akan tetapi, mayoritas mereka berpendapat bahwa Arsy tidaklah 
kosong. Inilah juga pendapat yang makruf dari para imam yang 
terkenal berpegang teguh dengan ajaran Nabi. 246 

Semoga penjelasan ini semakin meneguhkan akidah kita di atas 
jalan yang lurus. 


214 


246 


Syarh Hadits An-Nuzuul, hlm. 201. 



Pelajaran dan Doa 
Melunasi Utang 


Telah diceritakan dari Zuhair bin Harb, telah diceritakan dari 
Jarir, dari Suhail, ia berkata, “Abu Shalih telah memerintahkan 
kepada kami bila salah seorang di antara kami hendak tidur, 
hendaklah berbaring di sisi kanan kemudian mengucapkan, 


<Jp 4’JJ L lIjJ ^ 
cuisjilij sijjsJi j)Uj 4X1 Jjii ^ 

Jb>-T cJl 

J^Jtb C-oij J}Sju C-oij 4Ud3 

^1)1 IIP itf/a ^U! dJlj ^ iJSjs 

Ju)*l 5 ^ &l!$ 


ALLAHUMMA ROBBAS-SAMAAWAATIS SAB I WA 
ROBBAL ARSYIL AZHIIM, ROBBANAA WA ROBBA 
KULLISYAI-IN, FAALIQOL HABBIWAN-NAWAA WA 
MUNZILAT-TAWROOTIWAL INJIIL WAL FURQO- 
ON.A’UDZU BIKAMIN SYARRI KULLI SYAI-IN ANTA 
AAKHIDZUM BINAA-SHIYATIH. ALLAHUMMA 
ANTAL AWWALU FALAYSA QOBLAKA SYAI-UN WA 
ANTAL AAKHIRU FALAYSA BA’DAKA SYAI-UN, WA 


215 


Pelajaran dari Doa Melunasi Utang 



Pelajaran dari Doa Melunasi Utang 


ANTAZH ZHOOHIRU FA LAYSA FAWQOKA SYAI- 
UN, WA ANTAL BAATHINU FALAYSA DUUNAKA 
SYAI-UN, IQDHIANNAD-DAINAA WA AGHNINAA 
MINAL FAQRI. 

Artinya: 

“Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Rabb yang 
menguasai Arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala se¬ 
suatu. Rabb yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji 
buah, Rabb yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Furqan 
(Al-Qur’an). Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala 
sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya (semua makhluk 
atas kuasa Allah). Ya Allah, Engkau-lah yang awal, sebelum-Mu 
tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir, setelahMu tidak ada 
sesuatu. Engkau-lah yang lahir, tidak ada sesuatu di atas-Mu. 
Engkau-lah yang Batin, tidak ada sesuatu yang luput dari-Mu. 
Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan (kecukupan) 
hingga terlepas dari kefakiran.” 247 

Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah membahwakan hadits di 
atas lalu menerangkan di awal bab, 

I (jjcw ^ i :»_ jL» 

3 liAcd 3 aIIj (J 

♦♦ ♦♦ ♦♦ 

klIjbl oi-vu 'V i'Uu t‘Co-j 

.k) 'V <&\ kislj» i'VI ajj 


247 HR. Muslim, no. 2713. 


216 



“Bab penyebutan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang 
menetapkan bahwa Allah di atas segala sesuatu. Allah itu di 
atas langit sebagaimana diajarkan dalam wahyu pada kita, juga 
disebutkan dalam sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sun- 
nah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang dinukil secara valid 
dari orang yang terpercaya tentu saja tidak akan menyelisihi 
Al-Qur’an, pasti mencocoki Al-Qur’an.” 248 


248 


Kitab At- Tauhiid , 1:265. 



Pelajaran dari Doa Melunasi Utang 


218 


Penutup 


Demikianlah pembahasan untuk menjelaskan akidah Ahlus Sunnah 
yang meyakini Allah di atas ‘Arsy, sekaligus untuk meluruskan 
berbagai syubhat yang dihembuskan oleh sebagian kalangan 
yang menolak hal tersebut. Semoga apa yang kami sampaikan 
dapat menunjukkan kekeliruan akidah dan pemahaman yang 
diusung oleh sebagian kalangan saat ini yang terpengaruh dengan 
pemahaman Jahmiyyah yang telah usang. Selain itu, semoga 
pembahasan ini dapat semakin mengokohkan dan meneguhkan 
diri kita untuk terus berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah 
secara umum, maupun akidah yang berkaitan dengan sifat Allah 
al-‘uluw dan al-istiwa secara khusus. 

Ya Hayyu, Ya Qoyyum. Wahai Zat yang Maha Hidup lagi Maha 
Kekal. Dengan rahmat-Mu, kami memohon kepada-Mu. Per¬ 
baikilah segala urusan kami dan janganlah Engkau sandarkan 
urusan tersebut pada diri kami, walaupun hanya sekejap mata. 
Amin Yaa Mujibbas Sa’ilin. 

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Semoga 
Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang thoyib, 
dan menjadikan amalan kita diterima di sisi-Nya. Innahu sami’un 
qoriibum mujibud da’awaat. 

Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihaat, wa shallalla- 
hu ‘ala nabiyyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shohbihi wa sallam. 


219 


Penutup 



Penutup 


220 


Referensi 


1. Al-Bidayah wa An-Nihayah. Cetakan Tahun 1436 H. Ibnu 
Katsir. Penerbit Dar ‘Alam A-Kutub. 

2. Al-Aqidah Al-Wasithiyy ah. Cetakan pertama, Tahun 2005. 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Penerbit Darul ‘Aqidah. 

3. Al-Ibaanah ‘an Ushuul Ad-Diyaanah. Cetakan Tahun 1432 
H. Abui Hasan Ali bin Isma’il Al-Asy’ari. Tahqiq: Dr. 
Shalih bin Muqbil bin ‘Abdullah A-'Ushaimi At-Tamimi. 
Daarul Fadhilah. 

4. Al-Laa-li Al-Bahiyyah ji Syarh Al-Aqidah Al- Wasithiyyah. 
Cetakan pertama,Tahun 1431 H. Syaikh ShaUh bin Abdul 
Aziz Au Syaikh. Penerbit Daarul ‘Ashimah. 

5. Al-Qaul Al-Farid Fawaid ‘ala Kitab At-Tauhid. Zaid bin 
Masfar Al-Bahri. Cetakan Tahun 1436 H. 

6. Al-Uluw li Al-Aliyy Al-Ghaffar. Cetakan pertama, Tahun 
1995. Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsman 
bin Qoimaz Adz Dzahabiy.Tahqiq: Abu Muhammad Asyraf 
bin Abdul Maqshud. Maktabah Adh-waus Salaf Riyadh. 

7. Bayanu TalbisAl-Jahmiyyahfi Ta’sisi Bidaihim Al-Kalamiyah. 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Asy-Syamilah. 

8. Fathu RabbAl-Bariyyah bi TalkhiishAl-Hamawiyyah. Cetakan 
Tahun 1424 H. Syaikh Muhammad bin Shalih A-‘Utsaimin. 
Penerbit Daar Ibnul Jauzi. 


221 


Referensi 



Referensi 


9. 


Ijtimau Juyusy Al-Islamiyah. Ibnu Qayyim Al Jauziyah. 

10. Iidhah Syarh As-Sunnah li Al-Muzani. Cetakan Tahun 
1439 H. Syaikh Dr. Muhammad bin ‘Umar Salim Bazmul. 
Penerbit Darul Mirats An-Nabawiy. 

11. Itsbat Sifat Al-Uluw. Abdullah bin Ahmad bin Qudamah 
Al-Maqdisy. Asy-Syamilah. 

12. Kitab Al- Arsy. Cetakan pertama, Tahun 1420 H. Imam 
Syamsuddin Adz-Dzahabi.Tahqiq: Syaikh Dr. Muhammad 
bin Khalifah At-Tamimi. Penerbit Adhwa’As-Salaf. 

13. Kitab At-Tauhiid waItsbaat ShifaatAr-Rabb Azza waJalla. 
Cetakan kelima,Tahun 1414 H. Abu Bakr Muhammad bin 
Ishaq bin Khuzaimah. Tahqiq: Abdul Aziz bin Ibrahim 
Asy-Syahawan. Penerbit Maktabah Ar-Rusyd. 

14. Majmu’ah Al-Fatawa. Cetakan keempat, Tahun 1432 H. 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Penerbit Darul Wafa’ dan 
Ibnu Hazm. 

15. Manhaj Al-Imam Asy-Syafi’i f Itsbaat Al-Aqidah. Cetakan 
kedua, Tahun 1425 H. Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab 
Al-Aqil, Dar Adhwa-us Salaf. 

16. MukhtasharAl- ‘Uluw li Al-Aliyy Al-Ghaffar. Cetakan kedua, 
Tahun 1413 H. Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi. Tahqiq: 
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Penerbit 
Al-Maktab Al-Islami. 

17. Syarh Aqidah Ahlu As-Sunnah wa Al-Jamaah. Cetakan 
pertama, Tahun 1426 H. Syaikh Muhammad bin Shalih 
Al-‘Utsaimin. Maktabah Ash-Shafa. 

222 


18. Syarh Al-‘Aqidah Al-Wasithiyah. Cetakan pertama, Tahun 
2003. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. Penerbit 
Darul ‘Aqidah. 

19. Syarh Al-Aqidah Ath-Thahawiyyah. Cetakan kedua,Tahun 
2001. Ibnu Abil ‘Izz Ad-Dimasyqi.Ta’liq: Dr. Abdullah bin 
Abdul Muhsin At-Turki dan Syaikh Syu’aib Al-Arnauth. 
Penerbit Mu’assasah Ar Risalah. 

20. Syarh Al-Qawa’id Al-Mutsla fi Shifaat Allah wa Asma-ihi 
Al-Husna. Cetakan pertama, Tahun 1423 H. Syaikh Mu¬ 
hammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. Penerbit Daarul Atsar. 

21. Syarh Al-Aqidah Ath-Thahawiyyah. Cetakan pertama, Tahun 
1431 H. Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Syaikh. Penerbit 
Darul Mawaddah. 

22. Syarh As-Sunnah. Cetakan kedua, Tahun 1432 H. Imam 
Al-Muzani. Ta’liq: Dr. Jamal Azzun. Penerbit Maktabah 
Dar Al-Minhaj. 

23. Syarh Hadits An-Nuzul. Cetakan kedua, Tahun 1418 H. 
Syaikhul Islam IbnuTaimiyah.Tahqiq danTa’liq: Muhammad 
bin Abdurrahman Al-Khamis. Penerbit Darul Ashimah. 

24. Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim. Cetakan pertama,Tahun 1431 
H. Ibnu Katsir. Tahqiq: Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin 
Yasin. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 

25. Tamam Al—Minnah ala Syarh As-Sunnah li Al-Imam Al-Mu- 
zani. Khalid bin Mahmud bin Abdul Aziz Al-Juhani. 
alukah.net. 


223 


Referensi 


Referensi 


26. TaqribAt-Tadmuriyyah. Cetakan pertama,Tahun 2001. Syaikh 
Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. Penerbit Darul Atsar. 

27. Ta’zhim As-Sunnah. Cetakan kedua, Tahun 2001. Abdul 
Qayyum As-Sahyabaniy. Penerbit Darul Qasim. 

28. ZaadAl-Masiir fii Hadyi KhairAl- ‘Ibad. Cetakan Tahun 1425 
H. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tahqiq dan takhrij: Syaikh 
Syuaib Al-Arnauth dan Syaikh Abdul Qadir Al-Arnauth. 
Penerbit Muassasah Ar-Risalah. 


224 


Biografi Muhammad 
Ahduh Tuasikal. S.T., 
M.Sc. 


Nama lengkap 

: Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. 

Lahir 

: Ambon, 24 Januari 1984 

Orang Tua 

: UsmanTuasikal, S.E. dan ZainabTalaohu, 
S.H. 

Adik Kandung 

: Aisyah Elfira Tuasikal, S.T., M.T. 

Status 

: Menikah dengan Rini Rahmawati, A.Md. 

Anak 

: Rumaysho Tuasikal, Ruwaifi’ Tuasikal, 
Ruqoyyah Tuasikal, dan Rofif Tuasikal 

Aktif menulis di 

: Rumaysho.Com, Ruqoyyah.Com, Re- 
majalslam.Com 

Karya tulis 

: 62 buku dan 4684 artikel di Rumaysho. 
Com 

Video kajian 

: 3100 video di Youtube channel Rumaysho 
TV dalam 94 playlist 


225 


Biografi Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. 



Biografi Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. 


Pendidikan formal 


1. Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas 
di Jayapura, Papua. 

2. Sarjana Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 
(2002-2007) 

3. Master of Polymer Engineering (Chemical Engineering), 
King Saud University (Riyadh-KSA) dari September 
2010-Februari 2013. Judul Thesis: A Study of Degradation 
and Stabilization for Low Density Polyethylene Films Used 
As Greenhouse Covering Materials. 

Pendidikan non formal (belajar 
Islam) 

1. Ma’had Al-‘Ilmi, Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yog¬ 
yakarta (2004-2006). 

2. Di Indonesia berguru kepada Ustadz Aris Munandar, M. A. 
dan Ustadz Abu Isa. 

3. Para ulama yang jadi guru: Syaikh Shalih bin Fauzan bin 
Abdullah Al-Fauzan (anggota Komisi Fatwa Kerajaan Arab 
Saudi), Syaikh Sa’ad bin Nashir Asy-Syatsri (penasihat Raja 
Salman, Kerajaan Arab Saudi), Syaikh Abdurrahman bin 
Nashir Al-Barrak (ulama senior di kota Riyadh, pakar akidah), 
dan Syaikh Shalih bin Abdillah Al-‘Ushaimi (ulama yang 
terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru). Serta 
masih ada beberapa ulama lainnya. 


226 


Karya penulis 

1. Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris. Penerbit Pustaka 
Muslim. Cetakan kedua,Tahun 2013. 

2. Panduan Amal Shalih di Musim Hujan. Penerbit Pustaka 
Muslim. Tahun 2013. 

3. Kenapa Masih Enggan Shalat. Penerbit Pustaka Muslim. 
Tahun 2014. 

4. 10 Pelebur Dosa. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan per¬ 
tama, Tahun 2014. 

5. Panduan Qurban dan Aqiqah. Penerbit Pustaka Muslim. 
Cetakan pertama, Tahun 2014. 

6. Imunisasi, Lumpuhkan Generasi (bersama tim). Penerbit 
Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2015. 

7. Pesugihan Biar Kaya Mendadak. Penerbit Pustaka Muslim. 
Cetakan pertama, Tahun 2015. 

8. Panduan Ibadah Saat Safar. Penerbit Pustaka Muslim. Ce¬ 
takan pertama, Tahun 2015. 

9. Panduan Qurban. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan per¬ 
tama, Tahun 2015. 

10. Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang (seri 1 - Panduan 
Fikih Muamalah). Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, 
Tahun 2016. 

11. Mengenal Bid'ah Lebih Dekat. Penerbit Pustaka Muslim. 
Cetakan ketiga, Tahun 2016. 


227 


Biografi Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. 


Biografi Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. 


12. Kesetiaan pada Non-Muslim. Penerbit Pustaka Muslim. 
Cetakan kedua, Tahun 2016. 

13. Natal, Hari Raya Siapa. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan 
ketiga, Tahun 2016. 

14. Panduan Ramadhan. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan 
kedelapan, Tahun 2016. 

15. Sembilan Mutiara, Faedah Tersembunyi dari Hadits Nama 
dan Sifat Allah. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, 
Februari 2017. 

16. Amalan yang Langgeng (12 Amal Jariyah). Penerbit Ru¬ 
maysho. Cetakan pertama, Februari 2017. 

17. Amalan Pembuka Pintu Rezeki dan Kiat Memahami Rezeki. 
Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2017. 

18. Meninggalkan Shalat Lebih Parah daripada Selingkuh dan 
Mabuk. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2017. 

19. Taubat dari Utang Riba dan Solusinya. Penerbit Rumaysho. 
Cetakan pertama, September 2017 

20. Muslim Tetapi Musyrik, Empat Kaidah Memahami Syirik, 
Al-Qowa’idul Arba’ (bersama Aditya Budiman). Penerbit 
Rumaysho. Cetakan pertama, November 2017. 

21. Dzikir Pagi Petang Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan 
Dzikir Sebelum & Sesudah Tidur (Dilengkapi Transliterasi 
& Faedah Tiap Dzikir). Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, 
November 2017. 


228 


22. 50 Doa Mengatasi Problem Hidup. Penerbit Rumaysho. 
Cetakan ketiga, Februari 2018. 

23. 50 Catatan tentang Doa. Penerbit Rumaysho. Cetakan 
pertama, Februari 2018. 

24. Mahasantri. M. Abduh Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. 
Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018. 

25. Dia Tak Lagi Setia. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, 
Maret 2018. 

26. Ramadhan Bersama Nabi shallallahu \'alaihi wa sallam. Ce¬ 
takan kedua, April 2017. 

27. Panduan Ramadhan Kontemporer. Penerbit Rumaysho. 
Cetakan pertama, April 2018. 

28. Seret Rezeki, Susah Jodoh. Penerbit Rumaysho. Cetakan 
pertama, April 2018. 

29. Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi. Penerbit Rumaysho. 
Cetakan pertama, Agustus 2018. 

30. Amalan Awal Dzulhijjah Hingga Hari Tasyrik. Penerbit 
Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018. 

31. Mereka yang Merugi (Tadabbur Tiga Ayat Al-Ashr). Pe¬ 
nerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018. 

32. Jangan Pandang Masa Lalunya (Langkah untuk Hijrah). 
Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018. 

33. Buku Kecil Pesugihan. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, 
September 2018. 


229 


Biografi Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. 


Biografi Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. 


34. Siap Dipinang. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, 
Oktober 2018. 

35. Belajar Loyal. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Ok¬ 
tober 2018. 

36. Belajar dari Istri Nabi. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, 
November 2018. 

37. Perhiasan Wanita. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, 
Januari 2019. 

38. Mutiara Nasihat Ramadhan. Penerbit Rumaysho. Cetakan 
pertama, Februari 2019. 

39. Lima Kisah Penuh Ibrah dari Rumaysho. Penerbit Rumaysho. 
Cetakan pertama, Maret 2019. 

40. Buku Souvenir-Dzikir Pagi Petang. Penerbit Rumaysho. 
Cetakan pertama, Maret 2019. 

41. 24 Jam di Bulan Ramadhan. Penerbit Rumaysho. Cetakan 
pertama, Maret 2019. 

42. Jangan Golput-Fatwa Sepuluh Ulama Salafiyyin. Penerbit 
Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019. 

43. Berbagi Faedah Fikih Puasa dari Matan Abu Syuja. Penerbit 
Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019. 

44. Hadits Puasa dari Bulughul Maram. Penerbit Rumaysho. 
Cetakan pertama, April 2019. 

45. Untaian Faedah dari Ayat Puasa. Penerbit Rumaysho. Ce¬ 
takan pertama, Mei 2019. 


230 


46. Buku Saku Ibadah Saat Traveling. Penerbit Rumaysho. 
Cetakan pertama, Juli 2019. 

47. Belajar Akidah dengan Mudah, 105 Prinsip Akidah Imam 
Ath-Thahawiy. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Sep¬ 
tember 2019. 

48. Belajar Akidah dengan Mudah, Prinsip Akidah dari Syarhus 
Sunnah Imam Al-Muzani Asy-Syafi’I (Jilid 01). Penerbit 
Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019. 

49. Kaedah Fikih Syaikh As-Sa’di (Jilid 01). Penerbit Rumaysho. 
Cetakan pertama, Oktober 2019. 

50. Prediksi Akhir Zaman. Penerbit Rumaysho. Cetakan per¬ 
tama, November 2019. 

51. Turunnya Nabi Isa di Akhir Zaman. Penerbit Rumaysho. 
Cetakan pertama, Desember 2019. 

52. Buku Saku-25 Langkah Bisa Shalat. Penerbit Rumaysho. 
Cetakan kedua, Januari 2020. 

53. Meraih Rida Allah, Bukan Rida Manusia. Penerbit Rumay¬ 
sho. Cetakan pertama, Februari 2020. 

54. Dajjal, Fitnah Besar Akhir Zaman. Penerbit Rumaysho. 
Cetakan pertama, Februari 2020. 

55. Siap Naik Pelaminan. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, 
Februari 2020. 

56. Panduan Zakat Minimal 2,5%. Penerbit Rumaysho. Cetakan 
Pertama, Maret 2020. 


231 


Biografi Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. 


Biografi Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. 


57. 20 Doa dan Dzikir Saat Wabah Melanda. Penerbit Rumay- 
sho. Cetakan Pertama, Maret 2020. 

58. Fikih Puasa untuk Anak (Materi Parenting). Penerbit Ru- 
maysho. Cetakan Pertama, April 2020. 

59. Ramadhan dan Hari Raya Saat Pandemi Corona. Penerbit 
Rumaysho. Cetakan Pertama, Mei 2020. 

60. Tafsir Jalalain Surah Al-Fatihah (Dilengkapi Tafsir Empat 
Ulama Besar Lainnya). Penerbit Rumaysho. Cetakan Per¬ 
tama, Juni 2020. 

61. Fikih Bulan Syawal. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, 
Juni 2020. 

62. Jawaban Cerdas Di Manakah Allah. M. Abduh Tuasikal 
dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan 
Pertama, Agustus 2020. 

Publikasi internasional 

1. Tuasikal MA , Alothman O, Luqman M, Alzaahrani SM, 
Jawaid M. Influence of Natural and Accelerated Weathering 
on the Mechanical Properties of Low-Density Polyethy- 
lene Films. International Journal of Polymer Analysis and 
Characterization 2014; 19:3,189-203. 

2. Alothman O, Faiz S, Tuasikal MA . Study of natural and 
accelerated weathering on mechanical properties of antioxi- 
dants modified low density polyethylene films for greenhouse. 
International Journal of Polymer Science 2014:1-5. 


232 




3. Alothman O, Tuasikal MA . Saba N, Faiz S Jawaid M, Fouad 
H. Effect of antioxidants on the rheological behaviour of 
low density polyethylene films. International Symposium 
on Advanced Polymeric Materials 2016, At Kuala Lumpur. 

Kontak penulis 


E-mail 

: mabduhtuasikal@gmail.com 

Instagram 

: @mabduhtuasikal, @rumayshocom, 
@parentingruqoyyah 

Fanspage Facebook 

: Muhammad Abduh Tuasikal 

Youtube Channel 

: Rumaysho TV 


233 


Biografi Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. 



Biografi Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. 


234 


Biografi dr. M. 
Saiftidin Hakim, MSc., 

PhD. 


Selesai menjalani pendidikan di SMU Taruna Nusantara, Me- 
gelang (2000-2003), beliau melanjutkan studi di Fakultas Ke¬ 
dokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM) (Agustus 2003 
- Februari 2009). Tidak lama setelah menyelesaikan studi dokter, 
beliau kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di Departemen 
Mikrobiologi FK UGM sejak bulan April 2009 sampai sekarang. 

Dengan bekal beasiswa dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
(DIKTI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beliau me¬ 
lanjutkan studi master (S2) di Research Master of Infection and 
Immunity, Erasmus Medical Center (EMC),UniversityMedical 
Center Rotterdam, Belanda (Agustus 2011 - Agustus 2013). 
Selama mengikuti program master tersebut, beliau memperda¬ 
lam ilmu virologi dan imunologi. Tesis S2 (MSc) beliau adalah 
tentang respon imunitas adaptif seluler (sel T) pada penderita 
infeksi kronis virus hepatitis B dan hepatitis C. Setelah itu, beliau 
menempuh program studi S3 (PhD), di Postgraduate School 
Molecular Medicine, EMC Rotterdam, dengan bekal beasiswa 
dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian 
Keuangan. Fokus penelitian S3 beliau adalah virus hepatitis E, 
rotavirus dan norovirus (Oktober 2014-September 2018). 


235 


Biografi dr. M. Saifudin Hakim, MSc., PhD. 



Biografi dr. M. Saifudin Hakim, MSc., PhD. 


Beliau juga aktif terlibat dalam beberapa kegiatan keagamaan. 
Pada tahun 1992 - 1998, beliau belajar di Madrasah Diniyyah 
Miftahus Shalihin, Rembang Jawa Tengah. Selama kuliah di FK 
UGM, beliau menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren 
mahasiswa Ma’had Al-‘Ilmi (tahun 2003 - 2005) yang dise¬ 
lenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsary (YPIA). 
Selain di Ma’had Al-‘Ilmi, beliau juga belajar langsung (privat) 
ke beberapa ustadz, di antaranya Ustadz Abu Isa Abdullah bin 
Salam (dalam bidang tauhid dan akidah); Ustadz Aris Munan- 
dar, SS, MPI (dalam bidang ushul fiqh dan juga beberapa kitab 
karya Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim rahimahumallah ); dan 
Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, ST, MSc (dalam bidang 
fiqh dan tauhid). 

Di YPIA, beliau pernah mengemban amanah sebagai Ketua De¬ 
wan Redaksi dan Editor Naskah buletin mingguan “At-Tauhid”, 
Kepala Divisi Akademik Ma’had A1-‘ T1m i (1426 - 1428 H), staf 
pengajar di program Bahasa Arab Dasar (BADAR), dan Wakil 
Ketua Bidang Kemuslimahan. Beliau juga mengajar di Ma’had 
Bahasa Arab “Umar bin Khaththab” dan Ma’had Al-‘Ilmi (pu- 
teri). Di kedua ma’had tersebut, beliau mengajar ilmu-ilmu dasar 
seperti bahasa Arab, manhaj, tauhid, dan ushul fiqh. 

Saat ini, beliau juga menjadi anggota Bidang Riset dan Tekno¬ 
logi (RISTEK), Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim 
Indonesia (KIPMI). Juga menjadi dewan editor (editorialboard) 
jurnal Communications in Science and Technology (CST), yang 
diterbitkan oleh Bidang RISTEK KIPMI. Aktivitas menulis 
beliau saat ini adalah sebagai kontributor tetap di website muslim, 
or.id, muslimah.or.id, kesehatanmuslim.com dan kipmi.or.id. 


236 


Karya tulis (buku) 


1. “Ke mana Seharusnya Anda Berobat? Antara Pengobatan Medis, 
Alternatif, dan Ihibb Nabawi ” (penerbit Wacana Ilmiah Press, 
Surakarta, tahun 2009). 

2. “Kesaktian Batu Ajaib, Bukti Runtuhnya Aqidah Umat” (pe¬ 
nerbit Maktabah Al-Hanif, Yogyakarta, tahun 2010). 

3. “Saudaraku ... Mengapa Engkau Enggan Mengenal Allah?” 
(penerbit Pustaka Al-Fajr, Yogyakarta, tahun 2010). 

4. “UKDI Ready, Soal-Soal dan Jawaban Uji Kompetensi Dokter 
Indonesia” (sebagai salah satu kontributor.erbit Erlangga 
Medical Series [EMS], Jakarta, tahun 2009). 

5. “Imunisasi, Lumpuhkan Generasi?Menjawab Tuduhan Ummu 
Salamah, SH, Hajjarn” (sebagai ketua tim penulis dan editor 
naskah.erbit Pustaka Muslim, Yogyakarta, tahun 2014,2015 
dan 2016). 

6. “Islam, Sains, dan Kesehatan: Metode Islam dan Sains dalam 
Mengungkap Kebenaran” (sebagai ketua tim penulis dan edi¬ 
tor naskah.erbit Pustaka Muslim, Yogyakarta, tahun 2016). 

7. “Panduan Islam untuk Tinggal di Luar Negeri” (sebagai salah 

satu kontributor.erbit Komunitas Ilmuwan dan Profesional 
Muslim Indonesia (KIPMI), tahun 2017). 

8. “Karya Terbaik untuk Indonesia: Bocah-Bocah Pirikan 2.0” 
(sebagai salah satu kontributor, Ikastara Publishing, tahun 
2017). 


237 


Biografi dr. M. Saifudin Hakim, MSc., PhD. 


Biografi dr. M. Saifudin Hakim, MSc., PhD. 


9. “Mahasantri” (ditulis bersama Ustadz Muhammad Abduh 
Tuasikal, MSc..erbit Rumaysho, Yogyakarta, tahun 2018). 

10. “Hepatic and Enteric Viral Infections: Molecular eplbidiology, 
immunity and antiviral therapy. ” (PhD thesis, Erasmus 
UniversityMedical Center Rotterdam, Belanda, tahun 2018, 
ISBN: 978-94-6375-098-1) 

11. “Kesalahan dan Kemungkaran dalam Pelaksanaan Ibadah Haji” 
(dalam bentu e-book , diterbitkan oleh Tim Belajar Tauhid 
tahun 2018). 

12. “AqidahAl- Wala walBara:AqidahAsingyangDianggap Usang” 
(dalam bentu e-book , diterbitkan oleh Tim Belajar Tauhid 
tahun 2018). 

13. “Thibbun Nabawi: Tinjauan Syariat dan Medis” (penerbit 
Gema Insani Press, tahun 2020). 

14. ‘jawaban cerdas “Di manakah Allah?” (ditulis bersama Us¬ 
tadz Muhammad Abduh Tuasikal, MSc..erbit Rumaysho, 
Yogyakarta, buku yang ada di hadapan pembaca saat ini). 


Karya tulis berupa buku terjemah 
dalam bentuk e book: 


1. “Membuka Pintu-Pintu Kebaikan” (edisi terjemah kitab Kaifa 
Takuunu Miftaahan lil Khair, karya Syaikh Abdurrazaq 
bin Abdul Muhsin Al-Badr, diterbitkan oleh Tim Belajar 
Tauhid tahun 2018). 


“10 Kaidah Penyucian Jiwa” (edisi terjemah kitab Asyru 
Qawaida fi Tazkiyatin Nafsi, karya Syaikh Abdurrazaq 


238 


2 . 


bin ‘Abdul Muhsin Al-Badr, diterbitkan oleh Tim Belajar 
Tauhid tahun 2019). 

J. “Tauhid.ggugurDosa” (edisi terjemah ceramah Syaikh Shalih 
bin Abdul Aziz Alu Syaikh berjudul Fadhlu Tauhiid wa 
Takfiiruhu liDzunuub, diterbitkan oleh Tim Belajar Tauhid 
tahun 2019). 

4. “Tanya Jawab Seputar Syirik Kecil” (edisi terjemah kitab 
As’ilah Muhimmah Mutaalliqah biAsy-AyirkiAl-Ashghar wal 
Jawaabu Anhaa, karya Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad 
bin Ash-Shadiq An-Najjaar, diterbitkan oleh Tim Belajar 
Tauhid tahun 2019). 

Publikasi internasional 

1. Hakim MS . Ikram A, Zhou J, Wang W, Peppelenbosch 
M, Pan Chlmmunity against hepatitis E virus infection: 
Implications for therapy and vaccine development. Reviews 
in Medical Virology 2018; 28(2): el964. 

2. Hakim MS , Wang W, Bramer WM, Geng J, Huang F, de 
Man RA, Peppelenbosch MP, Pan Q/Ihe global burden of 
hepatitis E outbreak: A systematic review. Liver Internati¬ 
onal 2017 \ 37(1): 19-31. 

3. Wang W*, Hakim MS*. Nair VP, Ruiter PE, Huang F, 
Sprengers D, van der Laan LJW, Peppelenbosch MP, Surjit 
M, Pan Ch Distinct antiviral potency of Sofosbuvir against 
Hepatitis C and E viruses. Gastroenterology 2016; 151(6): 
1251-1253. 


239 


Biografi dr. M. Saifudin Hakim, MSc., PhD. 





Biografi dr. M. Saifudin Hakim, MSc., PhD. 


4. Hakim MS . Spaan M, Janssen HLA, Boonstra A. Inhibitory 
receptor molecules in chronic hepatitis B and C infections: 
novel targets for immunotherapy? Reviews in Medical 
Virology 2014; 24(2); 125-138. 

5. Hakim MS -. Nirwati H, Aman AT, Soenarto Y, Pan Cf Sig- 
nificance of continuous rotavirus and norovirus surveillance 
in Indonesia. WorldJournalofPediatrics 2018; 14(1): 4-12. 

6. Hakim MS , Zhou X, Wang Y, Peppelenbosch MP, Pan Cf 

Anti-diabetic drugs, insulin and metformin, have no direct 
interaction with hepatitis C virus infection or anti-viral in- 
terferon response. Molecular Science 2014; 2(1): 49-58. 

7. Ikram A, Hakim MS , Zhou JH, Wang W, Peppelenbosch 
M, Pan Q. Genotype-specific acquisition, evolution and 
adaptation of characteristic mutations in hepatitis E virus. 
Virulence 2018; 9(1); 121-132. 

8. Nirwati H, Hakim MS , Aminah S, Dwija IBNP, Pan 
Aman AT. Identification of rotavirus strains causing diarrhoea 
in children under five years of age in Yogyakarta, Indonesia. 
Malaysian Journal of Medical Sciences 2017; 24(2): 68-77. 

9. Wang W, Xu L, Brandsma JH, Wang Y, Hakim MS, Zhou 
X, Yin Y, Fuhler GM, van der Laan LJ, van der Woude CJ, 
Sprengers D, Metselaar HJ, Smits R, Poot RA, Peppelenbosch 
MP, Pan Cf Convergent transcription of interferon-stimu- 
lated genes byTNF-a and IFN-a augments antiviral activity 
against HCV and HEV. Scientific Reports 2016; 6: 25482. 
doi: 10.1038/srep25482. 


240 








10. Wang W, Wang Y, Qu C, Wang S, Zhou J, Cao W, Xu L, 
Ma B, Hakim MS, Yin Y, Li T, Peppelenbosch MP, Zhao 
J, Pan CX The RNA genome of hepatitis E virus robustly 
triggers antiviral interferon respons e.Hepatology 2018; 
67(6): 2096-2112. 

11. Hakim MS. Ding S, Chen S, Yin Y, SuJ, van der Woude CJ, 
Fuhler GM, Peppelenbosch MP, Pan Ch. Wang W. TNF-a 
exerts potent anti-rotavirus effects via the activation of 
classical NF-kB pathway. Virus Research 2018; 253:28-37. 

12. Hakim MS. Chen S, Ding S, Yin Y, Ikram A,MaX, Wang 
W, Peppelenbosch MP, Pan Cf Basal interferon signaling 
and therapeutic use of interferons in controlling rotavirus 
infection in human intestinal cells and organoids. Scientijic 
Reports 2018; 8(1): 8341. 

13. Yin Y*, Chen S*, Hakim MS*. Wang W, Xu F, Dang W, 
Qu C, Verhaar AP, Su J, Fuhler GM, Peppelenbosch MP, 
Pan Cf 6-thioguanine potently inhibits rotavirus infection 
through suppression of Racl GDP/GTP cycling .Antiviral 
Research 2018; 156: 92-101. 

14. Soloviov SO, Hakim MS. Nirwati H, Aman AT, Soenarto Y, 
Pan OjDzyublyk IV, Andreeva TI. Quality of symptom-based 
diagnosis of rotavirus infection based on mathematical 
modeling. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. 
(eds) Advances in Computer Science for Engineering 
and Education. ICCSEEA 2018 .Advances in Intelligent 
Systems and Computing , Vol. 754. Springer, Cham. 


241 


Biografi dr. M. Saifudin Hakim, MSc., PhD. 







Biografi dr. M. Saifudin Hakim, MSc., PhD. 


15. Dang W,Xu L,YinY,Chen S.Wang W. HakimMS. Chang 
KO,PeppelenboschMP,Pan Cf IRF-1, RIG-I and MDA5 
display potent activiral activities against norovirus coordi- 
nately induced by different types of interferons. Antiviral 
Research 2018; 155: 48-59. 

16. Qu C, Zhang S, Wang W, Li M, Wang Y, Shokrollahi E, 
Hakim MS, Raat NJH, Peppelenbosch MP, Pan Cf Mi- 
tochondrial electron transport chain complex III sustains 
hepatitis E virus replication and represents an antiviral target. 
TheFASEBJournal2d\% 33(1): 1008-1019. 

17. Miao Z, Zhang S, Ma Z, Hakim MS, Wang W, Peppelen¬ 
bosch MP, Pan CX Recombinant Identification, molecular 
classification and proposed reference genomes for hepatitis 
delta virus. JournalofViralHepatitis 2019; 26(1): 183-190. 

18. Nirwati H, Hakim MS, Darma S, Mustafa M, Nuryastuti T. 
Detection of bla OXA genes and identification of biofilm-pro- 
ducing capacity of Acinetobacter baumannii in a Tertiary 
Teaching Hospital, Klaten, Indonesia. Medical Journal of 
Malaysia 2018; 73(5); 291-296. 

19. Nirwati H*, Donato CM*,Mawarti Y,Mulyani NS,Ikram A, 
Aman AT, Peppelenbosch MP, Soenarto Y, Pan O. Hakim 
MS -. Norovirus and rotavirus infections in children less 
than five years of age hospitalized with acute gastroenteritis 
in Indonesia.. ArchivesofVirology 2019; 164(6): 1515-1525. 

20. Jariah ROA. HakimMS -. Interaction ofphages,bacteria,and 
the human immune system: Evolutionary changes in phage 
therapy. Reviews in Medical Virology 2019; 29(5): e2055. 


242 









21. Nirwati H*, Donato CM*, Ikram A*, Aman AT, Wibawa 
T, Kirkwood CD, Soenarto Y, Pan Hakim MS -. Ph- 
ylogenetic and immunoinformatic analysis of VP4, VP7, 
and NSP4 genes of rotavirus strains circulating in children 
with acute gastroenteritis in Indonesia . Journal of Medical 
Virology 2019; 91(10): 1776-1787. 

22. Hakim MS -. Soloviov S, Nirwati H, Soenarto Y, Dzyublyk I, 
Leleka M,Trokhymchuk V. Pharmacoeconomic rationale of 
zinc supplementation in the management of acute diarrhea 
in children with rotavirus infection in Indonesia. Indonesian 
JournalofPharmacy 2019; 30(4): 301-308. 

23. Hakim MS, Rahmadika N, Jariah ROA. Expressions of 
inhibitory checkpoint molecules in acute and chronic HB V 
and HCV infections: Implications for therapeutic monitoring 
and personalized therapy. Reviews in Medical Virology 2020; 
30(2): e2094. doi: 10.1002/rmv.2094. 

24. Nirwati H, Sinanjung K, Fahrunissa F, Wijaya F, Napitupulu 

S, Hati VP, Hakim MS, Meliala A, Aman AT, Nuryastuti 

T. Biofilm formation and antibiotic resistance of Klebsiella 
pneumoniae isolated from clinical samples in a tertiary 
care hospital, Klaten, Indonesia. BMC Proceedings 2019; 
13(Suppl 11): 20. 

25. Hakim MS -. Tariah ROA, Spaan M, Boonstra A. Interleu- 
kin 15 upregulates the expression of PD-1 andTIM-3 on 
CD4+ and CD8+T cells .American Journal of Clinical and 
ExperimentalImmimology 2020; 9(3): 10-21. 


243 


Biografi dr. M. Saifudin Hakim, MSc., PhD. 







Biografi dr. M. Saifudin Hakim, MSc., PhD. 


26. Hakim MS -. Annisa L, Supriyati E, Daniwijaya EW, Wi- 
bowo RA, Arguni E, Nuryastuti T. Current understanding 
of the origin, molecular biology and continuing evolution 
of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS- 
CoV-2) .Journal ofthe Medical Sciences 2020; 52(2): 17-29. 

27. Siswanto,Utama OS,Adisetiadi AS, Pranasakti ME, Hakim 
MS -. Early hydroxychloroquine and azithromycin as com- 
bined therapy for COVID-19: a case series . Journal of the 
Medical Sciences 2020; 52(2): 163-170. 

28. Soloviov SO, Hakim MS # , DzyublykIV, Ubohov SH, 
Mintser OP, Trokhymchuk W. A simple eplbidic model 
of COVID-19 and its application to Ukrainian, Indonesian, 
and the global data. Journal of the Medical Sciences 2020; 
52(2): in press. 

29. Hakim MS -. Annisa L, Jariah ROA, Vink C. The mecha- 
nisms underlying antigenic variation and maintenance of 
genomic integrity in Mycoplasma pneumoniae and Mycoplasma 
genitalium. (Submitted, under revision) 

30. Kristianto RY, Chandra L, Hanjaya H, Hakim MS . Nurputra 
DK. School reopening: evidence based recommendation 
during new normal era of COVID-19 pandemic in Indonesia. 

(Submitted ’ under revision) 

* These authors contributed equally as first author. 

# Corresponding author 


244 








Kontak penulis 


E-mail: 

ms.hakim@outlook.com 

Website: 

http://muslim.or.id/author/saifiidinhakim 

http:// muslimah. or. id/author/mshakim 

http://kesehatanmuslim.com/author/hakim/ 

http://kipmi.or.id/author/muhammad-saifudin-hakim 

https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=69F- 

HXg8AAAAJ 

Facebook (FB): 

https://www.facebook.com/muhammadsaifuddin.hakim 


245 


Biografi dr. M. Saifudin Hakim, MSc., PhD. 


Daftar Isi 


246 


